Novyan Siswanto 
Akfen Efendi 



Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs kelas IX 








Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs kelas IX 


Novyan Siswanto 
Akfen Efendi 



Pusat Perbukuan 

Kementerian Pendidikan Nasional 












Hak Cipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional. 
Dilindungi Undang-undang. 

Mill 

Telaietegl imfermasl dan Kentlkasl 

untuk siswa SMP/MTs kelas IX 

Penulis: 

Novyan Siswanto 
Akfen Efendi 

Editor: 

Budiarto 

Layouter: 

Zakaria 

Pewajah Sampul: 

Ian 


004.6 

NOV NOVYAN Siswanto 

s Satelit TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi/Novyan Siswanto, 

Akfen Efendi; editor, Budiarto.—Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. 
viii, 176 him.: ilus.; 25 cm 


Bibliografi: him. 166 
Indeks 

Untuk siswa SMP/Mts kelas IX 

ISBN 978-979-095-173-0 (no. jilid lengkap) 

ISBN 978-979-095-209-6 (jil. 3f) 

I. Teknologi Informasi - Studi dan Pengajaran I. Judul 

II. Akfen Efendi III. Budiarto 


Hak Cipta Buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional 
dari Penerbit CV. Leuser Cita Pustaka. 

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan 
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 


Diperbanyak oleh .... 













Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 
karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Deoartemen Pendidikan Nasional, 
pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/ 
penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet 
( website ) Jaringan Pendidikan Nasional. 

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi 
syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009 tanggal 12 
Agustus 2009. 

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya 
kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh 
para siswa dan guru di seluruh Indonesia. 

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya ini, dapat 
diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi 
oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga 
penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses oleh siswa dan 
guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar 
negeri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada 
para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik- 
baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. 
Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan. 


Jakarta, ...April 2010 
Kepala Pusat Perbukuan 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


III 












Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
pencipta dan pemelihara alam semesta karena berkat rahmat dan hidayahNya 
kami dapat menyusun buku Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/ 
MTs ini. 

Buku SatelitTIKdisusun dengan tujuan untuk membantu siswa dalam rangka 
mempersiapkan diri agar mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan 
teknologi. Bidang teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat. 
Perkembangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, 
bahkan perilaku dan aktivitas manusia. Dengan mempelajari buku ini, siswa 
diharapkan memiliki bekal untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan global 
yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. 

Namun, kami menyadari bahwa keterbatasan kemampuan yang kami 
miliki menjadi suatu kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena 
itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya 
membangun demi kesempurnaan penyusunan buku pada edisi berikutnya. 

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, 
kami mengucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, 
khususnya pelajar. 


Juni 2009 
Penulis 


IV 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











Bagaimana menggunakan buku ini? 




Gambar 1.1 Menggunakan Internet 

Internet merupakan hasil perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Internet 
banyak digunakan oleh manusia dalam berbagai aktivitasnya, seperti 
untuk mencari informasi, berkomunikasi, hiburan, dan aktivitas lainnya. 
Internet memudahkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas 
tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Apa yang dimaksud dengan 
Internet? Apa yang dimaksud dengan Intranet? Apa saja keunggulan 
dan kelemahan dari Internet? Bagaimanakah ukuran kecepatan akses 
Internet? Ayo temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat memahami 
dasar-dasar penggunaan Internet, menjelaskan pengertian dasar 
Internet/Intranet, menyebutkan fasilitas-fasilitas yang ada pada Internet, 

mpnvphutkan kmnnnulan dan kr-lnmahan dari Internet dan mennenal 



Dasar-Dasar 

Internet 


definisi 


sejarah 


istilah 


keunggulan 


kecepatan 

akses 


Pengertian Internet 
dan Intranet 




Sejarah 

perkembangan Internet 



Istilah dalam 
Internet 




Keunggulan dan 
kelemahan Internet 




Ukuran kecepatan 
akses Internet 




mempengaruhi 


Kata KuncL 


Internet, Intranet, akses, protokol, dial up, world wide web, online, milis, 
chatting, FTP, teleconference, web site, HTML, bandwidth 





Judul bab. 


Pendahuluan, sebagai 
pembangkit motivasi 
belajar siswa. 


Tujuan pembelajaran. 


Peta Konsep, 

keterkaitan antarmateri 
dalam setiap bab. 


Kata Kunci, istilah baru 
yang akan dipelajari. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


V 



















































Kegiatanmuj )- 


-mk 


Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menemukan istilah- 
istilah lain yang berhubungan dengan Internet dan pengertiannya. 
Tukarkan hasil kerjamu dengan temanmu yang lain, kemudian 
tuliskan istilah yang belum ada di hasil kerjamu untuk menambah 
perbendaharaan istilah. 


Tahukah Kamu 


Mengukur Kecepatan Akses Internet 

Pada dasarnya kecepatan akses dari Internet yang kita peroleh 
besarnya tergantung dari jenis ISP ( Internet Service Provider) yang 
kita gunakan. Saat ini di Indonesia pada khususnya sudah banyak 
sekali instansi atau badan atau perusahaan yang bertindak sebagai 
ISP. Diantaranya adalah Speedy, Telkomnet instant, Indosat 
Broadband, fastnet, dan masih banyak lagi. 


Latihan 


> 


1. Apa yang dimaksud dengan Internet? 

2. Apa yang dimaksud dengan Internet? 

3. Apa perbedaan antara Internet dengan Intranet? 

4. Jelaskan pengertian world wide web\ 

5. Jelaskan istilah-istilah berikut ini: 

a. web d. protokol 

b. browser e. search engine 

c. HTML 





Kilasan Materi ^)~ 


1. Internet adalah singkatan dari Interconnection Network yang 
secara harfiah berarti hubungan antarjaringan komputer 
(network). 

2. Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang 
menggunakan perangkat lunak Internet dan protokol TCP/IP 
atau HTTP. 

3. Untuk mendapatkan akses Internet, sebuah komputer harus 
menggunakan jasa perusahaan penyedia layanan Internet 
atau Internet Service Provider (ISP). 

4. Web adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui 
kabel atau tanpa kabel. 

5. Keunggulan Internet adalah jangkauannya bersifat umum, 
aksesnya tidak terbatas oleh waktu, lebih efektif dan efisien, 
dan komunikasi menjadi lebih interaktif. 

6. Kelemahan Internet adalah adanya penyebaran virus 
komputer, akses melambat jika banyak penggunanya, dan 
penggunaan yang terlalu lama akan menghabiskan biaya yang 
besar. 

7. Satuan kecepatan akses Internet disebut kbps (kilobits per 
second) atau mbps (megabits per second). 

8. Kecepatan akses Internet dengan dial up connection dapat 
mencapai 56 kbps, sedangkan dengan WAP (Wireless 
Application Protocol) dapat mencapai 9,6 kbps. 


Refleksi 

Kamu telah mempelajari dasar-dasar Internet. Manfaat apa yang 
kamu dapatkan dengan mempelajari materi tersebut? Apakah kamu 
dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba ambil 
salah satu materi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 




Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Sekumpulan komputer individu yang dihubung-hubungkan dengan 
menggunakan protokol Transmission Control Protocol!Internet 
Protocol (TCP/IP) disebut.... 

a. Internet 

b. Intranet 

c. jaringan komputer 

d. personal computer 


Kegiatanmu, tugas 
praktik untuk siswa. 


Tahukah Kamu, 

wawasan tambahan 
untuk siswa yang 
berkaitan dengan 
materi yang dipelajari. 


Latihan, soal untuk 
mengasah kemampuan 
kognitif siswa. 


Kilasan Materi, 

rangkuman dari materi 
yang telah dipelajari 
pada bab tersebut. 


Refleksi, umpan balik 
dari materi yang telah 
dipelajari, berupa 
manfaat dari materi 
tersebut. 


Soal-Soal Evaluasi, 
pertanyaan untuk 
mengukur pemahaman 
siswa setelah 
mempelajari materi 
tersebut. 


VI 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












































Diunduh dan BSE.Mahoni.oon) 



Kata Sambutan. iii 

Kata Pengantar. iv 

Bagaimana menggunakan buku ini . v 

Daftar Isi . vii 

Bab 1 Dasar-Dasar Internet 

A. Pengertian Internet dan Intranet . 3 

B. Sejarah Perkembaangan Internet . 9 

C. Istilah-lstilah dalam Internet . 10 

D. Keunggulan dan Kelemahan Internet. 15 

E. Ukuran Kecepatan Akses Internet. 17 

Soal-Soal Evaluasi. 26 

Bab 2 Perangkat Jaringandan Koneksi Internet 

A. Jaringan Komputer. 33 

B. Perangkat Keras Jaringan berdasarkan Jenis 

Hubungannya. 36 

C. Pengaturan Koneksi Komputer ke Internet . 44 

D. Sambungan Internet dengan Dial Up . 51 

Soal-Soal Evaluasi. 61 

Uji Kompetensi Semester 1 . 67 

Bab 3 Akses Internet 

A. Perangkat Lunak untuk Mengakses Internet. 75 

B. Mengakses Halaman Web . 78 

C. Mengenal Mesin Pencari (Search Engine) . 81 

D. Layanan Internet . 85 

Soal-Soal Evaluasi. 93 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


VII 

































Bab 4 Menjelajahi Internet 

A. Memperlancar Browsing . 101 

B. Menyimpan Halaman Web. 109 

C. Menggunakan Search Engine Google . Ill 

D. Menggunakan Fasilitas E-mail . 114 

Soal-Soal Evaluasi. 125 

Bab 5 Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 
(Pengayaan) 

A. Mengenal Microsoft PowerPoint 2003 . 131 

B. Membuat Slide Presentasi . 134 

Soal-Soal Evaluasi. 148 

Uji Kompetensi Semester 2 . 153 

Glosarium. 159 

Indeks . 164 

Daftar Pustaka . 166 

Kunci Jawaban . 167 

Lampiran. 169 


VIII 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



























Dasar-Dasar 

Internet 



Gambarl.1 Menggunakan Internet 


Internet merupakan hasil perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Internet banyak digunakan 
oleh manusia dalam berbagai aktivitasnya, seperti untuk mencari informasi, 
berkomunikasi, hiburan, dan aktivitas lainnya. Internet memudahkan manusia 
untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Apa 
yang dimaksud dengan Internet? Apa yang dimaksud dengan Intranet? Apa saja 
keunggulan dan kelemahan dari Internet? Bagaimanakah ukuran kecepatan 
akses Internet? Ayo temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat memahami dasar- 
dasar penggunaan Internet, menjelaskan pengertian dasar Internet/Intranet, 
menyebutkan fasilitas-fasilitas yang ada pada Internet, menyebutkan keunggulan 
dan kelemahan dari Internet, dan mengenal ukuran kecepatan akses Internet. 











Dasar-Dasar 

Internet 


definisi 


sejarah 


istilah 


keunggulan 


kecepatan 

akses 


Pengertian Internet 
dan Intranet 




Sejarah 

perkembangan Internet 



Istilah dalam 
Internet 




Keunggulan dan 


kelemahan Internet 




Ukuran kecepatan 
akses Internet 



mempengaruhi 


Kata Kunci 


o 



Internet, Intranet, akses, protokol, dial up, world wide web, online, milis, 
chatting, FTP, teleconference, web site, HTML, bandwidth 




































Sumber: yahoo.co.id 


A. Pengertian Internet dan Intranet 

Apa yang dimaksud dengan Internet dan Intranet? Apa perbedaan-nya? 
Ayo cermati uraian berikut ini agar kamu memahaminya. 


1. Internet 


Internet merupakan ‘dunia baru’ yang penuh pesona. Sejak diciptakan 
pada 1970-an, Internet terus memikat untuk dieksplorasi, digali, serta 
dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi. Selain sangat terkenal 
di berbagai kalangan, Internet mudah digunakan siapapun, bahkan mereka 
yang hanya memiliki pengetahuan relatif minim. Internet dapat pula menjadi 
ajang untuk bergaul yang murah, tempat mencari informasi tentang dunia 
hiburan, pendidikan, dan lowongan kerja yang terkini karena para penyaji 
informasi memiliki kepentingan untuk selalu memperbaharui informasi yang 
disajikannya di Internet. 


* 




snh«4 to id 


Q Aniwcrf 
j A«tra1f>gy + 
education 
9 GamE-s 

Groups 
^ Personals 
@ Wei- rtasMvmw* 


SurihUj UrMJin VI 


BeiHrtan di Yahoo! 

■ Solusl ecriklm 

■ DcHklan di scjrehi 


YaIioo: Mobile 


G ET FLI GHT 
INFO- Ohr YOUR 
MOBILE PHOME 


Of 

oheSEARCH 

dkk It Hi It ttu< 


•t LtfMM Mob-lk L Harty# 


Jadikan Yahoo! Indonesia 
halaman utama Anda! 





web Ovnbiir vnJw Bala OfcoMori 



carl: 


Secnua Web 

Indonesia 






Fl r-l IT J 




9:33 Frp Oil 1 1 

* M^rkas ccogte prdatangi Raiu Eizabelh n 
‘Thailand dan Kamboja sapaftab Palroii Perb ataman 

* Spanvol T a ngka p De lap an Te ro ris 

* Pembom Bunuh Din Menyamar Tentara di Irak 

* K1LAS POLlTlK DAN HUKUM 

■ Peng adds nTclak Permohonan MAKI seal SP3 Se&dradjad 

* uantshi jadi Terdakwa oiomali$ cuberhenbksii 

Opt Ibti byb dr kehidupin kerji Ardi dqn pendidrkto Ehseimbf 

Hiburan 

9i33 inn, Fn Otl IT 

* Tina Panggabean Pern ah Kri-sis Perosya Diri 

■ Sebelum Wafart. Suzanna Niat Comeback di 2009 

■ Widyawab Lie Sync di Vrdeo Klip 

■ oe&ip Mayang B km- Bambang Tn saiai Cerai 

■ r.1ar$handa Ifcyli iJajik Agnes Monica 


Cunt 

Oersainglah dengan yang lerbaik di dunia 
flfjjCiri Rummy ||y| Backgammon 
Hearts f" s 3 ll Domw oes 


J*jru ~3d*« Oelttti it. zopg BDDDDQ giP] 

Cek status surat And a: Mctsiik Surat Crabs: Li an -n 

Q 


Moil 


PlfHcngH'i' 


Amwcrs 


or OWESEARCH 





Sp ade ms Mahjong So Ida ir e 


jJTs Blocks™ 
YshOO I TOwfcr$ 
LilSiSli 


Oi dalarci Home Pay# Yahoot 

J.ulikan Yaliool Home Page Anda 

Dopottftn kodlen don lay takol yang 
rrkBTHJiJBf’fcan Itcmp Anda. 



j, n 5*1* nyji tphyi 


GlU|f 


» Gimp bmikfi d*H Yihan! Am 



Suatlah sebuab grup unluk 
laman-teman anda alau 
bergabunglah dengan sal ah 
sslu grup unluk horteirm 
orang lain yang beitagi minat 
yang sama. 

Q Jakarta 

0 Un ions sin 

© M.iliy 

*» j.hup lilnnyi din Yahoo) Atii 


Gambar 1.2 Informasi yang ada di Internet 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


3 






















































Internet adalah singkatan dari Interconnection Network yang secara 
harfiah berarti hubungan antarjaringan komputer (network). Sedangkan, 
network sendiri diartikan sebagai suatu sistem komunikasi data antarkomputer. 
Contoh jaringan komputer yang paling sering ditemukan adalah LAN ( Local 
Area Network). LAN menghubungkan komputer-komputeryang berada dalam 
suatu areal atau lokasi tertentu, seperti kantor, sekolah, perusahaan, warnet, 
dan Iain-lain. 

Gambaran sederhana dari Internet adalah beberapa komputer 
dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk jaringan komputer 
(network). Kemudian, sejumlah network (jaringan komputer) digabung dan 
dihubung-hubungkan lagi sehingga jadilah Internet. Jadi, pengertian Internet 
secara umum (menurut bahasa) adalah kumpulan dari jaringan komputer 
yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Sedangkan, pengertian 
Internet secara khusus adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia 
karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini. 
Untuk ringkasnya, Internet adalah jaringan komputer global, sedangkan 
jaringan komputer lokal (LAN) dinamakan Intranet. 

Internet berasal dari impian J.C.R. Licklider (1915-1990) seorang 
psikolog di Massachusetts Institute of Technology. Impiannya itu tentang 
sebuah Galactic Networks di awal tahun 1960-an yang kemudian dapat 
terwujud setelah ia bekerja di Advanced Research Project Agency (ARPA) di 
Pentagon. Kemudian, Internet dikembangkan dalam suatu penelitian militer 
Amerika Serikat yang disebut Advanced Research Project Agency Network 
(ARPANet). ARPANet menghubungkan pusat penelitian Departemen 
Pertahanan dengan pusat-pusat penelitian yang ada di universitas-universitas 
di Amerika Serikat. Tujuannya adalah menghadapi kemungkinan terjadinya 
serangan nuklir karena sifat jaringan Internet tidak mudah dilumpuhkan 
hanya dengan merusak satu titik pusat layanan. Apabila satu titik diserang, 
maka sistem jaringan tetap dapat berfungsi. Internet memiliki protokol dan 
sistem pencari rute-rute alternatif untuk mengalirkan data dan informasi. 

Untukmendapatkanakseslnternet,sebuahkomputerharusmenggunakan 
jasa perusahaan penyedia layanan Internet atau Internet Service Provider 
(ISP). Dengan jasa perusahaan ISP ini, kamu akan mendapatkan jalur 
Internet (online) setelah menghubungkan komputermu dengan komputer 
servernya. Hubungan (koneksi) antara komputer pengguna dengan komputer 
server perusahaan ISP tersebut biasanya dilakukan lewat jaringan telepon 
(dial up) dengan menggunakan peralatan modem. Melalui komputer server 
yang dimiliki oleh ISP itu, kamu dapat terhubung dengan jaringan komputer 
sedunia (Internet). 

Internet merupakan sebuah kumpulan global (mendunia) ribuan 
jaringan komputer dan jutaan komputer pribadi yang dikelola secara 
bebas. Internet telah memungkinkan komunikasi antarkomputer dengan 


4 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










Sumber: Image.google.co.id 


menggunakan TCP (Transmission Control Protocol) atau IP (Internet 
Protocol) disingkat (TCP/IP) yang didukung media komunikasi, seperti 
satelit dan paket radio. Jadi, jarak jangkauannya tidak terbatas. 

Internet dapat menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang 
berada di ratusan negara dan departemen atau instansi, baik swasta maupun 
pemerintah. Melalui Internet, siapa pun dapat leluasa mengakses berbagai 
macam informasi dan berbagai tempat. Informasi yang dapat diakses dapat 
berupa teks, grafik, suara, maupun video. Siapa pun yang terhubung ke 
dalam jaringan dapat memperoleh atau memberikan informasi karena Internet 
menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan setiap pengakses untuk 
berbagi informasi. 

Jaringan Internet dapat pula berfungsi sebagai media konferensi. 
Sejumlah orang dapat melakukan diskusi dan komunikasi tanpa harus 
bertatap muka secara langsung satu dengan yang lainnya, tetapi hanya 
melalui layar komputer pribadi masing-masing. 



P ttell Video Chat 

Actions Settings Help 


_ X 


viircu 


..ill 


V UHUG 


End Chat 


kanya nguyen (MF) 

<ss> 

Video Privacy 


* 

Text Chat 


1 


kanya nguyon 




XvJalUle ' | 


Cofilads 

Ufr anh lift Rtayl 

tm Call {Available] 

ID iiya guiltini [Busy) 

A) jonti {Busy) 

tom die* (Availatylfi) 

SI dav* davidfron (AvtiUbtc) 


ts 

Switdi to Multi-Party 


MU' VIDEO CHAT 


powtrtd by 


Gambar 1.3 Berkomunikasi melalui Internet 


Internet bukan lagi menjadi istilah yang asing bagi sebagian besar orang 
yang bekerja di dunia komputer. Bahkan, bagi orang awam sekalipun, kata- 
kata world wide web (www) sudah menjadi bahasa keseharian mereka. Situs- 
situs web menampilkan informasi apapun yang ada di segala penjuru dunia 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


5 














Su mber: ditjenbun.deptan. go.id 


ini, tidak peduli seberapapun jauhnya. Informasi sains dan teknologi, berita 
perang, hasil pertandingan olahraga, sampai informasi yang sifatnya pribadi 
sekalipun sangat mudah didapatkan di web. 

Web adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui kabel 
maupun tanpa kabel. Di antara komputer dapat berinteraksi sehingga data 
yang terdapat di komputer lain dapat diakses oleh komputermu. Sebaliknya, 
data yang ditampilkan di komputermu dapat diakses oleh komputer lain. 
Kemampuan akses ini tidak terbatas pada jarak sehingga data di seluruh 
dunia dapat saling dipertukarkan atau saling diakses. Keadaan ini yang 
memunculkan istilah world wide (mendunia) sehingga world wide web (www) 
artinya jaringan yang mendunia. 





&W prwJukSl mtitl m 

Otor jtfridP AAaM*. tettpa denffl n ttevn tojz Hi 

ttta*.. innjnur order. Proses kerjanyo hanyo 25 

Get*., yjntocettf. Dnjjtnj merewp Keaton Mug.tn* 
i jteWi iwi Ptote. Coco*. rfh 

netykuMin,ysol L ..s pede - huwi r icboron, Notof, 

tatanbinj, 


TENIANG KAMI 


WHY US'* 

ScMmfct o^tarnj di iNtto site 
boorrjiTTR/yacti com . Cara ban/ a^tJa 
immiH usana untt* rrer.jrtjrvt.an 
invest4iiWkji'ahiier>gafi ofOjpt* yanft 
ba&tf. TiAp sacara feftt 

irember^an riovasi unt>> F.y et UtaPo 


PPPi 

Top Sol 
For tng' 

(nuMUg^r. 


PT. Benny Hulyadi 


PREFACE 

PI, Pflfiy p/raninirt.ini 

usa^a bary COKJar^ Orrtaf P rtitr« ft 
tn&jst Photography decani prodLft- 
prodiJ yanfi ;«nv» r> movatir dengan 
bury* Hvastaji OTgat 
ter>an*£*j semgn wtEfreft 

btsnfc arris.. 


Gambar 1.4 Salah satu web yang ada di Internet 


Bukannya tidak beralasan apabila manusia saat ini memilih web sebagai 
media penyampaian informasi. Dengan web, seseorang bisa mendapatkan 
informasi mengenai pendidikan, iklan, dan sebagainya. Web juga menjadi 
sarana komunikasi yang digemari karena sifatnya mendunia (world wide) dan 
menjadi ajang tukar pendapat bagi penggunanya. 


6 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 









































Sumber: www.bcc.or.id 


Karena hal-hal tersebut, maka perkembangan web menjadi sangat 
cepat. Saat ini, web tidak sekedar menampilkan informasi saja, namun 
fungsi web makin meluas. Web mulai digunakan untuk aplikasi yang banyak 
membutuhkan interaksi dari pengguna. Bahkan, belakangan ini muncul istilah 
e-learning, e-commerce, e-goverment, virtual university, dan sebagainya, 
yang semuanya menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk 
web sebagai media penyampaian dan pengambilan informasi. 


Bandung Cyber Community - Mozilia 


file fdi: Vi tn £o 0 s ok mark ;■ Toils Wir-dow He Ip 


- PtlOld 


^ hnj> b< e *r .MfclfiiminQ/ 

T 

Sea rr h 

PrirtH t |T 


^ Home J 0ofl-kmarki ^ HandrakesoR ^Handrakeslorc ^Mandrakeelub .^MandrataeexpErt ^Mantfraktonrine Of Web • Antwiras ^Thartle 


0ANDUNG CVSCIi COMfiiL'MlY 



Bandung Cyber Community 


Menu utama 
■ft Berita Situs 


Berita Situs 


Kate go d pelajaran 

V* internet 
V* komputer dan 
jarliigon 

Cari pelajaraji,.. 



E-Learning, apa sih definisnya ? 

dari Hikiuat Rizal - Wednesday, 30 June 2004, 03:58 

E-Learning : 

"pembelajaran a tan pektihan a tan pendidikan yang 
menggunakan sarana elektronik {daiani hai ini komputer) 
sebagai medianya. Baik dalam pemberian bahanfmateri 
ajar maupun interaksi pelajar dan pengajarnya * 

tap! Itu silt rleflnisi bebas dari saya, Tentu saja anda pun 
boleii menteijemahkainiya E-Learning atau eLearning 
kedalam pengertian anda sendiri. © 

Salam. 

Rizal 



Morin L E-l,earning di WAN Bandung 

dari liikniat Rizal - Wednesday, 30 June 2004, 03:42 

mod ill E-Learning ini sekaranci sedanci dalam tahan uii 


-3r £» [JD 


4 * €* t oo M 


moodl. 


lnbo>£ f..jP<ru 5 c 5 >in 


Mazilla 


Band.,. 


Gambar 1.5 Contoh web e-learning 



Login 


Sola mat datang di 
halaman e-learning 

Bandung Cyber 
Community 

Halaman ini adalah 
model yang akan 
dikembangkan untuk 
media e -learning di 
lingkungan WAN 
Bandung. 

Untuk tahap pertama, 
kita akan membuka 
tried el pembelajaran 
jarak-jauh dengan 
rnateri-inateri diseputar 
Internet , Ko tup titer 
dan Teknologi 
Informasi Umum. 

Yang dapat menglkuti 

I'lCiml'.t-klrii n rmi ia raV j 

\ L^U |dr 

SLII 


2. Intranet 

Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang 
menggunakan perangkat lunak Internet dan protokol TCP/IP atau HTTP Oleh 
karena itu, sebuah jaringan Intranet memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh 
Internet seperti e-mail, File Transfer Protocol (FTP), dan lain sebagainya. 
Jaringan Intranet merupakan jaringan Internet yang hanya dimiliki oleh 
kelompok atau perusahaan tertentu dan tidak dapat diakses oleh orang lain. 
Tetapi, Intranet juga dapat terkoneksi ke Internet sehingga memungkinkan 
pertukaran informasi dan data dengan jaringan Intranet lainnya ( Internet 
working) melalui backbone Internet. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


7 





























































Intranet sangat mudah diterapkan, dipelajari, dikembangkan, dan 
dikonfigurasi ulang. Salah satu hal yang terpenting dalam Intranet adalah 
keamanan jaringan ( network security). Isu ini sangat sensitif karena jaringan 
telekomunikasi komersial yang dipakai bersifat umum ( public service 
communication network) sehingga rentan penyusupan dan penyadapan 
jaringan serta pembajakan data. Sejumlah teknologi keamanan canggih 
terus dikembangkan, seperti firewall dan enkripsi sehingga menjadi kelebihan 
tersendiri ketika diterapkan dalam Intranet. 

Intranet mulai didengung-dengungkan pada pertengahan 1995 oleh 
beberapa penjual produk jaringan yang mengacu pada kebutuhan informasi 
dalam bentuk web di dalam perusahaan. Intranet merupakan jaringan 
komputer dalam perusahaan yang menggunakan komunikasi data standar 
seperti dalam Internet. Artinya, semua fasilitas Internet dapat digunakan 
untuk kebutuhan dalam suatu organisasi atau komunitas. 

Dalam perkembangannya, VPN (Virtual Private Network) diciptakan 
untuk membangun sebuah Intranet dengan jangkauan yang luas melalui 
jaringan Internet. Intranet sudah menjadi komponen penting dalam suatu 
perusahaan dewasa ini. Intranet dalam perusahaan akan berkembang sesuai 
dengan perkembangan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, semakin 
besar suatu perusahaan, maka Intranet yang diperlukan juga semakin besar. 
Permasalahan ini akan semakin kompleks apabila perusahaan tersebut 
mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai kota dengan 
jarak yang jauh. Sedangkan, di lain pihak seluruh kantor tersebut memerlukan 
suatu metode untuk selalu berhubungan, misalnya untuk transfer dan 
sinkronisasi data. 

Ada beberapa alasan mengapa suatu organisasi menggunakan Intranet, 
di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Memungkinkan keterpaduan yang mudah antara e-mail internal dan 
eksternal. 

2) Memungkinkan dipergunakannya perangkat lunak yang mudah, 
berkemampuan cukup, serta terjangkau biayanya maupun teknologi 
penyimpanan, pencarian kembali, mengkomunikasikan, dan mengolah 
sumber-sumber informasi organisasi. 

3) Memungkinkan kemudahan dalam akses pada berbagai sumber yang 
menarik dari internet, khususnya materi yang dipublikasikan pada World 
Wide Web. 

Penggunaan Intranet dapat mendatangkan beberapa keuntungan, di 
antaranya: 

1) Produktivitas kerja. Adanya Intranet dapat membantu pekerja dalam 
suatu organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mereka 
untuk menunjang peran dan tanggung jawabnya masing-masing. 


8 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










2) Pemanfaatan waktu. Melalui Intranet, pegawai organisasi dapat 
memperoleh akses informasi kapanpun sehingga terjadi efisiensi waktu. 
Organisasi juga dapat memberikan informasi setiap saat secara aktual. 

3) Komunikasi. Adanya Intranet dapat memudahkan komunikasi 
antarbagian dari suatu organisasi, baik secara horizontal atau vertikal. 

4) Operasi dan manajemen. Intranet dapat digunakan untuk mendukung 
operasi dan keputusan dalam bisnis, baik secara internal maupun 
antarorganisasi. 

5) Kerangka perubahan budaya kerja. Melalui Intranet, pegawai- 
pegawai organisasi dapat terhubung dan bekerja sama dalam dunia 
maya sehingga memungkinkan munculnya pemikiran atau ide untuk 
pengembangan organisasi. 


B. Sejarah Perkembangan Internet 

Internet yang dikenal pada saat ini merupakan pengembangan dari 
sebuah jaringan yang disebut ARPANet ( Advanced Research Projects 
Agency). ARPANet dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika 
Serikat sejak 1969. Pada awal 1980-an, ARPANet terpecah menjadi dua 
jaringan, yaitu ARPANet dan MILNet (jaringan militer rahasia), akan tetapi 
keduanya masih mempunyai hubungan sehingga komunikasi antarjaringan 
tetap dapat dilakukan. 

Pada mulanya, jaringan ini disebut DARPA Internet, tetapi kemudian 
disebutsebagai Internetsaja. Di awal penggunaannya, akses Internethanya 
terbatas untuk kalangan militer, Departemen Pertahanan, dan Perguruan 
Tinggi. Namun, setelah dibukanya layanan USENet dan BITNet, Internet 
dapat diakses melalui sarana komputer pribadi. Selanjutnya, protokol 
TCP/IP diperkenalkan pada 1982, dan disusul dengan penggunaan sistem 
DNS ( Domain Name Service) pada 1984. 

Pada 1990, Internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. 
Pada masa ini, World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN (Swiss). 
Barulah pada 1992 muncul World Wide Web pertama dengan nama Viola 
yang diluncurkan oleh Pei Wei. Berikutnya, InterNIC didirikan pada 1993 
untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. 

Penggunaan Internet secara komersial dimulai pada 1994 yang dipelopori 
oleh perusahaan Pizza Hut, dan Internet Banking pertama kali diaplikasikan 
oleh First Virtual. Pada masa ini, masyarakat di Indonesia mulai menikmati 
penggunaan Internet secara komersial. Setahun kemudian, CompuServe, 
America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke Internet 
bagi masyarakat umum. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


9 










C. Istilah-lstilah dalam Internet 

Beberapa istilah yang berhubungan dengan Internet dan penggunaanya 
akan dijelaskan berikut ini untuk membantu pengguna Internet dalam 
memahami dunia Internet. 

1) Web 

Web, berarti jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi 
lain melalui Internet. Web merupakan bagian dari protokol bahasa http yang 
paling populer. 

2) WWW (world wide web) 

WWW merupakan kumpulan penyedia web untuk dipakai secara massal 
di seluruh dunia. Di dalam WWW, semua dokumen, menu, indeks, dan Iain- 
lain ditampilkan kepada para pengguna Internet sebagai objek dalam format 
HTML yang dapat dilihat dengan menggunakan Web Browser. 

3) Web Site 

Web site merupakan sebuah alamat di WWW yang menyediakan informasi 
tertentu. Contohnya: www.vahoo.com . www.aooale.com . dan www.detik.com . 



Gambar 1.6 Web site 


10 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 





















































Sumber: depdiknas.go.id Sumber: depdiknas.go.id 


4) Web Page 

Web page merupakan bagian dari web site yang merupakan lembaran- 
lembaran halaman sebuah web site. 




PiEl Silui 




C*i 


* rtiEsnmi UiiiMj 

» PwTil [>rpdikrij* 

* PmdxJikin 
P-rncaJia StttStfliS 

' L apa ran Kjns-rjj 

► SJltiilik FfiPnHiddtlrt 

' Publtkati PcmiJid kati 
i- Produk Huku m 

► Lajianan PpmSidikan 

* Fsram PfndnJiMd 

* Link PendtUlfcim 

* Wtb Mail 

* Umpan Bahk 
+ Itontl* Kifflb 


RjfoLi. IS F«1 j MtS 



Ku«ian4.i D Mi 2007Q003 h:'djpjl pada iiitnu d'JliJtL 


/"- 




Flu rang pafcng Ands 

O SMmsW PtrxkfMm 


Siruktur Orgamsasr 


I 

■-‘-■I*-**. | 


4!T*L“ 


JL, _ J, j. 


l ■ 


| J II . M P 
i 


L-r- 

i- ■ 
$ 


|. ' ‘ t ■„ 


■■ - tv ■■ i 

r<rpnpn | j . 


t , ! 


? e t ! 

[S 1 J f . 

L 


I— 

»*j 3 

a si 

■i 

■i 




■; ■ 

■- 


: < l i 


<i 


V tS" 

I 


[3 



a 


-! V: 

j 

i< 

! 

' 't 

- 




Gambar 1.7 Web page 



-MMiAEfthl Milium ] 

Tt# SrHfttn PflifQSQpJw 
itxi ft* i.i'iil vW & 1* fdW 


30060009 
L®rtaa Pertettan 

nrrifth Ftemojfl 

(LP 1 R) 2009 

• ^ 14020009 
SMIW 
M®f na-fcnaf 
Uetiv Pekatef^in 

& 10020009 

Sd5i?i5da UU 6 hp 

Pf$ se-Jawa 

iwiS 


5) Homepage 

Homepageadalah halaman muka sebuah website, ber\s\ link-linkke halaman 
yang lain dalam web site yang sama atau web site lainnya. Jika dianalogikan, 
homepage sama dengan daftar isi sebuah buku yang memuat outline buku. 



Gambar 1.8 Homepage 



Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 
















































































































Sumber: Image.google.co.id 


6) Browser 

Browser adalah aplikasi di Internet 
yang dipakai untuk menjelajah dunia 
Internet. Contohnya: Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Netscape Navigator, dan 
sebagainya. 


<* % i 

A 

W :C9b 

p & ii 

Cr 0 5 

s 


Gambar 1.9 Logo browser 


7) Download 

Download adalah pengambilan data atau informasi dari sebuah web site 
untuk ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna. 

8) Upload 

Upload merupakan pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna 
ke suatu web site. 

9) E-mail 

E-mail adalah surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui 
Internet. 


lui C.ouii dii Dili [thUn p*nq ptiiu Andi ktlih.. 


Fi'c Vitta H'il- 


Jivvl > Tm-v 4 ‘ fftfp 

M Hirp mill h 1M1 WtfTti- J |'"M 

* iTjmt-J Ix!«t HMdlinM 


~I‘ rt diiihu • ih 

AiiiI.i liil Ini \«djnij int-lili.il Gfiioil | • i I ■ I -111 ■ | - i I. i ■ i HTML Iiijm. Bi-r jlihl.ili k* ; i-11 -i-.i n a~ i.i n :l ii i : "in dTf'li. &j'i t l i-ih ji.i I ri !:*■*> .ilj 


^ __ * | 


Md 

Csr. Ji Ernsi 




fiHK Slll-M 
hnt.ik M.i iuk 

rrii i 11 ■ 

Kinstp 

Sgji'rj 

Ti --j Siiiroih 

Kpmtjik 

Ujfesl 


■ N.- mh.'tlp kp- Ki.i. ik M.iMli IwSjfXSitl HeqjMf 


L^i- i>*Sr. 


' - £:■ 


’Jnliayj fl HluiiJill.t out I jele sn l Barman t ► 


i i]3rt 1 

iQ & Mr-J 

2i/1 J&vtmbftr JJJtl £0 1 2 


P(S?1 mud?»i d^smykan, kulak Slfflt msiufc yang mamtu msrrgalv 1 ijnifl WDfo, slat ami fpam r ir^ UmjShiii flan churt irtsmal Kai*n„ lfUk!m?S»iSOTtt dating d Small 
iet-JT si peiaiapan, Anda peilu 

* if Pi Wig tip bfrap.l Li lii- khpf Gmail a. lsn_sp_P££^li; 

* vi ke. Oirsrt rt s-'i Vahnr kb 0u< •• ,i - . rtsn 

* V * -itmi il r- v,mI Anil ! agt- dip.1 1 x«i Gm.( R»c«pal kil l! 

* (turr iiyi Fj.m 1 Ew Jii- kin'll untuk rtwrrfunjkan iiwiian IhuiUK k# mnLi p*rli'i]fatn Anrii 

Ptivjgum 14'I'.g membismaivj Hm bahwa iwii n w-png *r4'4ki in^ojniNiA Gmail, stmskin flany¥k ktyrcsjlin .-any. nunk-aJump* Jidi. dtfcir'iXpi- a* Gmail /ami akin tarns 
btiuodi* untuk fpefijadikari Smal pnqwli saranw email bMtuft v^na pemjh sda. dan, kami £*nang A/ida audahiunrt baapadisipK. 

Tenma kasik. 

Trn Gm-W 


Gmail itu toeiia. i nil ah yang fs^nu An da ketanuh 

1 i ill Gnrnil email rC4p’, kS^iq'4 £M»* 
tf?p*ds jgl>djija e sh^|Tif^ , gmal> cflm> 

KU.« I »4HlM if iJl rtrduElbfl* I "arMPl 'e-aii 


I ui i^ii'i j fiiil.il. 

Kipiii: Tm CStijeI krnail-rvpiBpirpi^ringle rnrfli 


Pikhan lam IMfEnbildf r 'n;. 





Gambar 1.10 E-mail 


12 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


Sumber: Simkesugm07.wordpress.co 


































































Sumber: Image.google.co.id 


10) URL ( Universal Resource Locator) 

URL adalah sistem penamaan alamat situs web. Oleh karena itu, URL 
sering pula dinamakan Internet address (alamat Internet). Setiap protokol 
bahasa mempunyai sistem penulisan alamat yang berbeda-beda. Alamat 
sebuah web site di Internet dapat dijelajah melalui URL. 

11) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

HTTP merupakan salah satu protokol bahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi antarserver komputer dalam Internet. Dapat pula dikatakan 
bahwa HTTP merupakan bagian dari URL yang mengidentifikasi lokasi web 
site. 

12) Hub 

Hub merupakan alat yang berfungsi sebagai pusat suatu jaringan. 
Koneksi jaringan didistribusikan melalui hub. 



Gambar 1.11 Hub untuk jaringan Internet 


13) Client 

Client adalah komputer pengakses Internet, biasanya dipakai oleh 
pengguna. 

14) Server 

Server adalah komputer penyedia data dan informasi yang akan diakses 
oleh client. 

15) Modem ( Modulator Demodulator) 

Modem merupakan alat yang diperlukan oleh sebuah komputer untuk 
menghubungkan dengan komputer lain melalui jaringan Internet. Modem 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


13 













dapat mengubah data serial yang dimiliki oleh komputer menjadi sinyal audio 
yang dimiliki oleh kabel telepon, atau dari sinyal audio menjadi data serial. 

16) HTML ( Hypertext Mark up Language) 

HTML merupakan standar format untuk dokumen hypertext. 

17) Hypertext 

Hypertext merupakan serangkaian kata pada dokumen html yang 
mempunyai hubungan (link) dengan dokumen html lain. 

18) Hyperlink 

Hyperlink ini merupakan fasilitas untuk mereferensikan atau 
menghubungkan sebuah kata, kalimat, simbol, gambar dengan alamat- 
alamat di Internet. Sebuah link teks biasanya ditandai dengan teks yang 
bergaris bawah dan berwarna biru, seperti Klik di sini. Namun, tanda utama 
dari sebuah link (link teks atau link gambar) adalah berubahnya kursor mouse 

menjadi tanda ^ jika diletakkan di atas link tersebut. Jika sebuah link diklik, 
maka program browser akan membuka dokumen atau file yang ditunjuk oleh 
link tersebut. 

19) Protokol 

Protokol adalah sejumlah aturan yang menentukan bagaimana dua atau 
lebih komputer saling berkomunikasi. 

20) Alamat IP 

Alamat IP merupakan identitas komputer dalam jaringan yang 
terdiri dari empat bagian (mulai angka 1 sampai 255). Contohnya adalah 
101.09.45.015. 

21) ISP ( Internet Service Provider) 

ISP merupakan perusahaan atau lembaga penyedia jasa layanan 
Internet, seperti Wasantara, Indosatnet, Telkomnet, dan sebagainya. 

22) Search Engine 

Search engine merupakan aplikasi pencari data, informasi, alamat web 
site lain melalui input kata kunci dan fitur lainnya. 


14 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










Sumber: www.altavista.com 


gj http://www^Ltovisto.coW 



AltaVista Worldwide T 




Babel Fish Translation Toolbar Answers Directory More 

lufin«« Services Submit a -Site About AltaVista Privacy Policy Help 


Gambar 1.12 Search engine 

23) Mailing List 

Mailing list merupakan suatu forum atau kelompok diskusi di Internet 
yang dapat saling bertukar informasi antarsesama anggota. 

24) Chatting 

Chatting adalah ngobrol di internet, baik melalui tulisan, suara, maupun 
video seperti berbicara bertatapan muka. 


Kegiatanmu; j 

Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menemukan istilah-istilah 
lain yang berhubungan dengan Internet dan pengertiannya. Tukarkan 
hasil kerjamu dengan temanmu yang lain, kemudian tuliskan istilah 
yang belum ada di hasil kerjamu untuk menambah perbendaharaan 
istilah. 

_ 


D. Keunggulan dan Kelemahan Internet 

Di masa sekarang ini, sudah banyak orang yang menggunakan 
Internet untuk berbagai keperluan. Penggunaan Internet memiliki beberapa 
keuntungan, di antaranya adalah: 

1) Proses komunikasi akan menjadi lebih lancar karena dapat saling 
bertukar pesan melalui e-mail atau teleconference yang digunakan 
sebagai sarana pertemuan atau rapat. 



Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


15 































2) Adanya Internet lebih memudahkan untuk melindungi data karena kamu 
dapat menyimpan data di e-mail dengan aman, tanpa dapat diakses oleh 
orang lain jika tidak diketahui user id dan password e-mail yang kamu 
buat. 

3) Data yang didistribusikan melalui Internet akan lebih cepat 
terdistribusikan. 

Alasan yang mendasari orang-orang untuk menggunakan Internet adalah 
keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, di samping ada juga kelemahan 
penggunaan Internet. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari 
Internet. 

1. Keunggulan Internet 

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Internet adalah sebagai 
berikut: 

a) Jangkauan Internet bersifat umum, artinya tidak mengenal tempat, waktu, 
dan jalur birokrasi. Setiap orang di seluruh dunia ini dapat mengakses 
Internet secara bebas untuk mencari dan menyebarkan informasi, 
membuat promosi produk barang dan jasa, atau berkomunikasi dengan 
rekannya. 

b) Akses Internet tidak dibatasi oleh waktu, artinya setiap waktu kamu dapat 
mengakses Internet karena Internet selalu online selama 24 jam dalam 
sehari. 

c) Efektivitas dan efisiensi Internet dalam menyelesaikan pekerjaan 
menjadi daya tarik orang-orang untuk menggunakan Internet. Internet 
dapat membantu mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat. 

d) Komunikasi melalui Internet dengan pengguna lain yang berada di tempat 
yang jauh menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Fasilitas chatting dan 
teleconference memungkinkan pengguna Internet untuk berkomunikasi 
dengan tulisan dan berbicara sambil bertatap muka, seolah-olah lawan 
bicara berada di hadapannya. 

2. Kelemahan Internet 

Selain memiliki keunggulan, Internetjuga memiliki kelemahan. Beberapa 
kelemahan Internet adalah sebagai berikut: 

a) Adanya penyebaran virus komputer melalui Internet. Ancaman virus 
komputeryang disebarkan melalui Internet menjadi masalah yang serius 
bagi komputer pengguna. 

b) Banyaknya pengguna yang mengakses Internet dalam waktu bersamaan 
akan memperlambat akses Internet. 


16 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










E. Ukuran Kecepatan Akses Internet 

Dalam pemakaiannya, Internet memiliki kecepatan akses yang berbeda- 
beda, bergantung kepada provider atau saluran yang digunakan. Kecepatan 
akses Internet dapat diukur dari lebar pita ( bandwidth) yang merupakan ukuran 
dari besarnya kapasitas untuk pemindahan atau transfer data. Semakin besar 
bandwidth yang dimiliki, maka kecepatan aksesnya semakin besar. 



Contoh 


Membandingkan kecepatan akses Internet berdasarkan bandwidth 
yang dimiliki 


Misalnya, komputer A memiliki bandwidth 10 Mbps, sedangkan komputer 
B memiliki bandwidth 20 Mbps. Kedua komputer menggunakan 
provider yang sama. Ketika kamu akan menerima atau mengirim 
e-mail, asumsikan besarnya e-mail yang diterima atau dikirim adalah 4 
Kb, berarti secara teori, untuk bandwidth 10 Mbps (10.000 Kbps) dapat 
mengirim atau menerima 2.500 e-mail dalam 1 detik. Sedangkan, untuk 
bandwidth 20 Mb (20.000 Kbps) dapat mengirim atau menerima 5.000 
e-mail dalam 1 detik. Dengan demikian, makin banyak e-mail yang 
dapat dikirim atau diterima, maka arus transportasi data akan makin 
lancar. Artinya, kecepatan akses akan makin besar. 


Satuan kecepatan akses Internet adalah Kbps (kilobits per second) atau 
Mbps (megabits per second). 1 kilobits sama dengan 1.000 bits dan 1 megabits 
sama dengan 1.000.000 bits. Misalnya, kecepatan akses Internet suatu 
komputer adalah 56 Kbps. Artinya, komputer tersebut dapat mendownload 
data sebesar 56 Kb dalam waktu 1 detik. 

Pada kenyataannya, kecepatan akses Internet dipengaruhi oleh faktor- 
faktor lain. Faktoryang mempengaruhi kecepatan akses Internet di antaranya 
adalah: 

1) Kecepatan komputer pelanggan. Makin cepat kecepatan komputer 
pelanggan, maka makin cepat kecepatan akses Internet. 

2) Kepadatan lalu lintas Internet sepanjang rute yang dilalui. Makin padat 
lalu lintas Internet yang dilalui, maka makin lambat kecepatan akses 
yang diperoleh. 

3) Besar bandwidth yang disewa ISP ke Backbone Internet. Makin besar 
bandwidth yang dimiliki, maka makin besar kecepatan akses yang 
diterima. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


17 






















4) Jumlah pengguna yang mengakses server secara bersamaan. Makin 
banyak pengguna yang mengakses server secara bersamaan, maka 
kecepatan akses makin menurun. 

5) Kemampuan dan kecepatan server dimana pelanggan mengakses. 
Makin cepat server tersebut, maka kecepatan akses makin besar. 

Berikut ini adalah kecepatan akses Internet berdasarkan saluran yang 
digunakannya. 

1. Kecepatan Akses Internet dengan Dial Up melalui Jalur PSTN 

Apakah di rumahmu sudah terpasang saluran telepon? Jika sudah dan 
kamu juga memiliki komputer, maka kamu dapat terkoneksi dengan Internet. 
Cara menghubungkan komputer ke Internet menggunakan kabel telepon 
biasa atau lebih sering disebut dengan dial up. Dial up melalui jalur PSTN 
(Public Switched Telephone Network) adalah cara menghubungkan komputer 
ke ISP ( Internet Service Provider) melalui jaringan telepon reguler (PSTN), 
contohnya adalah ’’Telkomnet Instan” dari ISP Telkom. 

Dial up merupakan cara mengakses Internet dengan menghubungkan 
komputer ke Internet melalui saluran telepon rumah. Untuk melakukan 
sambungan dial up membutuhkan alat bantu yang disebut modem. Pada 
umumnya, komputer yang digunakan untuk dial up merupakan komputer 
tunggal. Kecepatan akses Internet menggunakan dial up mencapai 56 kbps. 
Tetapi, jika akses dilakukan pada siang hari, kecepatannya akan berkurang 
karena saluran telepon sangat sibuk. 

2. Kecepatan Akses Internet dengan ADSL 

ADSL ( Asymetric Digital Subscriber Line) adalah suatu teknologi 
modem yang bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Inilah 
penyebab utama perbedaan kecepatan transfer data antara modem ADSL 
dengan modem konvensional (yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 
kHz). Keuntungan ADSL adalah memberikan kemampuan akses Internet 
berkecepatan tinggi dan suara/fax secara simultan (di sisi pelanggan dengan 
menggunakan splitter untuk memisahkan saluran telepon dan saluran 
modem). 

Bandwidth maksimum yang didapat apabila kita menggunakan akses 
Internet menggunakan ADSL adalah: 

a. Untuk line rate 384 Kbps, bandwidth maksimum yang didapatkan 
mendekati 337 Kbps. 

b. Untuk line rate 384 Kbps, throughput rata-rata (kecepatan download) 
yang bisa didapatkan sekitar 40 Kbps. 

c. Untuk line rate 512 Kbps, bandwidth maksimum yang didapatkan 
mendekati 450 kbps. 


18 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










d. Untuk line rate 512 Kbps, throughput rata-rata (kecepatan download) 
yang bisa didapatkan sekitar 52 Kbps. 

3. Kecepatan Akses Internet dengan GPRS 

Kebutuhan industri akan komunikasi yang mobile menyebabkan GPRS 
menjadi salah satu teknologi komunikasi data yang banyak digunakan saat 
ini. GPRS adalah kepanjangan dari General Packet Radio Service, yaitu 
komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan gelombang 
radio. GPRS memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan data dan suara 
pada saat alat komunikasi bergerak (mobile). 

Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data (dalam bentuk paket 
data) yang berkaitan dengan e-mail, data gambar (MMS), dan penelusuran 
(browsing) Internet. Layanan GPRS dipasang pada jenis ponsel tipe GSM 
dan IS-136, walaupun jaringan GPRS saat ini terpisah dari GSM. 

Dalam teorinya, GPRS menjanjikan kecepatan mulai dari 56 kbps 
sampai 115 kbps sehingga memungkinkan akses Internet, pengiriman data 
multimedia ke komputer atau notebook. 

4. Kecepatan Akses Internet dengan 3G 

3G (dibaca: triji) adalah singkatan dari third-generation technology. 
Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi 
telepon nirkabel (wireless). 

3G sebagai sebuah solusi nirkabel yang memberikan kecepatan akses 
sebagai berikut: 

a. Sebesar 144 Kbps untuk kondisi bergerak cepat (mobile). 

b. Sebesar 384 Kbps untuk kondisi berjalan (pedestrian). 

c. Sebesar 2 Mbps untuk kondisi statik di suatu tempat. 

5. Kecepatan Akses Internet dengan WiFi 

Teknologi jaringan tanpa kabel yang dikenal dengan Wirelless Fidelity 
(WiFi) menggunakan frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. WiFi 
(Wireless Fidelity) adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan 
mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer 
data dengan cepat dan aman. WiFi tidak hanya dapat digunakan untuk 
mengakses Internet, WiFi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan 
tanpa kabel di perusahaan. Teknologi WiFi memberikan kebebasan kepada 
pemakainya untuk mengakses Internet atau mentransfer data dari ruang 
rapat, kamar hotel, kampus, dan cafe-cafe yang bertanda “WiFi Hot Spot”. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


19 










6. Kecepatan Akses Internet dengan Wireless Broadband 

Wireless broadband memungkinkan akses internet broadband ke 
berbagai perangkat, termasuk handphone, komputer, notebook, dan PDA. 
Dari segi mobilitas, wireless broadband juga dinilai lebih efisien ketimbang 
WiFi yang sekarang menjadi standar Internet nirkabel. Jangkauan WiFi masih 
terbatas kira-kira sampai 100 meter, sementara wireless broadband diklaim 
dapat diakses sampai jarak 1 kilometer dari stasiun pemancarnya. 

Akses wireless broadband juga disebut masih bisa diterima di dalam 
kendaraan berkecepatan 60 kilometer per jam. Wireless broadband 
dikembangkan Samsung bersama dengan Electronics and Technology 
Research Institute (ETRI) dan telah mendapat sertifikat dari Wimax Forum. 
Teknologi ini mampu mengirim data dengan kecepatan hingga 50 Mbps. 
Kecepatan transfer data mampu mengungguli kecepatan transfer data 
berplatform HSDPA yang memiliki kemampuan mengirim data hingga 14 
Mbps. 

7. Kecepatan Akses Internet dengan LAN (Local Area Network) 

Salahsatucarauntukterhubungkelnternetadalahdenganmenghubungkan 
komputer ke jaringan komputer yang terhubung ke Internet. Cara ini banyak 
digunakan di perusahan, kampus-kampus, dan warnet (warung Internet). 
Sebuah komputer yang dijadikan server (komputer layanan) di hubungkan ke 
Internet. Komputer lain di jaringan tersebut kemudian dihubungkan ke server 
tersebut. Biasanya komputer yang berfungsi sebagai server dihubungkan 
dengan sebuah Internet Service Provider (ISP) melalui kabel telepon atau 
melalui antena. Sedangkan, untuk menghubungkan komputer ke komputer 
server dilakukan dengan menggunakan kartu LAN ( LAN Card) dan kabel 
koaksial (UTP). Kebanyakan, LAN mempunyai kecepatan transfer data 10, 
100, atau 1000 Mbps. 

8. Kecepatan Akses Internet dengan TV Kabel 

Jaringan TV kabel untuk menghubungkan komputer ke Internet telah 
banyak digunakan. Televisi kabel dinilai cocok terutama untuk pengguna 
Internet dari kalangan keluarga (rumah tangga). Kelebihan mengakses 
Internet dengan menggunakan jaringan TV kabel dapat mengakses Internet 
setiap saat dan bebas dari gangguan telepon sibuk. 

Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke Internet dengan 
kecepatan maksimum 27 Mbps downstream (kecepatan download ke 
pengguna) dan 2,5 Mbps upstream (kecepatan upload dari pengguna). Agar 
dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan kartu 
ethernet ( ethernet card). 


20 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










tCegiatanmu 

Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menemukan kecepatan 
akses Internet berdasarkan saluran yang digunakan. Kemudian, 
diskusikan bersama temanmu, saluran mana yang memiliki kecepatan 
akses paling besar. 

V_ ) 





Mengukur Kecepatan Akses Internet 


Pada dasarnya, kecepatan akses dari Internet yang kita peroleh 
besarnya tergantung dari jenis ISP (Internet Service Provider) yang kita 
gunakan. Saat ini di Indonesia pada khususnya sudah banyak sekali 
instansi atau badan atau perusahaan yang bertindak sebagai ISP. 
Di antaranya adalah Speedy, Telkomnet instant, Indosat Broadband, 
fastnet, dan masih banyak lagi. 

Masing-masingISPbiasanya sudah mengaturberapa besar kecepatan 
akses Internet yang diperoleh oleh masing-masing kostumernya. Ada 
beberapa cara yang dapat kamu gunakan untuk mengukur kecepatan 
akses Internet yang kita peroleh, yakni antara lain dengan mengunjungi 
situs-situs Internet yang menyediakan layanan untuk mengukur kecepatan 
akses Internet. Situs-situs yang dapat kamu gunakan untuk mengukur 
kecepatan akses Internet, antara lain seperti: www.soeedtest.net , http:// 
www.siiiwae.net/speedtest/ . http://www.mvstarone.com/speedtest/meter. 
php . dan sebagainya. 



Contoh 


Mengukur kecepatan akses Internet menggunakan situs www. 
speedtest.net pada Sabtu, 27 Juni 2009 pukul 08.00 di daerah 
Jakarta 


1. Kunjungi situs: www.speedtest.net. 

2. Pilih server: Jakarta (Indonesia). 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


21 



















































Sumber: www.speedtest.net Sumber: www.speedtest.net 


Spccdlctt.net TGlobal Broadband Speed lest Mo/ilia f irefox 


H* vy~ M{ttry gocSuvjrkj Jo* HHp 

ft • Q} X 

Worthed ^Gettrig Started ^ late*Hew»n« [_ Curto-welrt* j FreeMctmal L WWowMirtrttltce j wnWHcdt J Mdtwt 


Cl- 


•*§ Kalaman Awal Mn?«a Ftafea 

+ Stwr-dtnt ivrt - Ihe Global Brand... Q 



:i TEST.NET 

Tt World Re tub* 

Your ReauRe 

T Your Summary 

O tamruyt help 





Recommended Download 


Drive PC Speed To The Maxi Microsoft Certified Free Download Umblue conVSoeedBooster 


Adtbvfrxxie 




aw by Cookie 


A V 


li.Tomet Sneed Tect 

Test your Internet 
Connection Speed end 
the quaMy of internet 
colit 


Speed Test Bio.iillimnl 

Unified Communication* 
TVpt Speed Tett 
Broadband. Into & Tool* 
«♦» 


Software for controlling 


p 125.161.145.206 

PT W^aa.hdcoeta 


bandwidth based on 

Time. User. fP & Network 

w —• 24r»wl»* «^• liar-, g <«m 








> lot* IPv4,. • »M*'M 

V 

< 



> 

Trantf arrng data fron www.tpecdtett.net 


Gambar 1.13 Memilih server 


Situs akan melakukan testing download secara otomatis. 


2 Speedtett.net The Global Broadband Speed Tett Mo/illo Firefox 


tte Id* view ie$rory Bookmarks loots t)efc> 


* O X ♦ http://iwww.ifieedteit.rwt/_ •• 

Mw» weed ^ GaWngStarted 4. late* H*»*ne« CurtomaeU*s FraeMeemat window*MartetcMce WtodewtMwda J window* 


‘f Mataman Awal Mends Feet<u 

Spmtrtljirt -1he Uobal Broad... Q 



- 

TEST.NET 



C« Work) Re*i«* 

I. You Results 

Your Summary 

A 

O tcflXxjt 

about 

contact 






Recommended Download 

Drrve PC Speed To The Max' Microsoft Certified Free Download Uwftfve comfSoeedBooster 


< 


AdtbvOoocte 



Rate Your ISP 


At* Oy ClOOglc A V 

liUcinet Speed Tett 

Tttl in it Internal 
Connection Speed and 
the quality of internet 
cals 

•MM XirlM *1* 


Speed Tett BioadhiHitl 

Unified Communication* 
Tips Speed Test 
Broadband. Info & Tools 

IrtMi'iitn* 


... Contiol 

Software for controlling 
bandwidth based on 
Time. User. IP & Network 


Fiee IPv4 £ errifkation „ 

A,a ..... J t. «. ,1 

> 


Tians/rrmo data frcwi speediest.cbn net.rj 


Gambar 1.14 Testing download 


22 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 













































Sumber: www.speedtest.net Ol Sumber: www.speedtest.net 


4. Setelah itu, situs akan melakukan testing upload. 


Speedlrtt.net the (itehal Hroedbend Spr-rd Ini Mosltle Firefoi 


(k tdl ttgtery (HtMil l«0k 

* C X (♦ 

J Mott Voted ^ 'Xtfyj 9rted ute« NHtw Curonce lr*j Fm HoM 


ci* 


Endows 




4 SpredlnUH IKr CM IriMd... Q 


TEST.NET 


O umnti help 

Recommended Download 

Drwe PC Speed To The Max* Microsoft Certified Free Download Untofue comfSoeedBooster 

00.18 

^ * 1*10 1 W»» 



eutyCoog^t 


A V 


FI Speed Tr 


Test you* ltd* met 
CeeKfton Speed ad 
the quekty cfmUrnrt 
edit 

MW un ur M| 


Undid CwnmuncMnnt 
T*o Speed Test 
Broadband. Mo t TooH 
iieoeew 


B.imlwidlti Cenkel 

Software lor controfteaj 
birdowflh bated on 
Tm. Utet. IP t Network 


f |f f f ftlli'. •Ill" 

A»* m •< . daal 


wa*ng lor pM M ctn nrr d 


Gambar 1.15 Testing upload 

Situs akan menampilkan hasil tes. 


Speedtwt.nrl The Global Broadband Speed Jett Moritla firefe* 


tie Idr *rw itpory look y* 

• c X d xtj> ,i/— «*«**«' nrr/ 




CJ ’ 


A. Nott Weed #k ‘lettngStated ft. U*e*Henbnet CuctcaeeLr*< heettoftMl vmdowt Hwtetplece MomIMi Mm 

•*§ Hdmr tmd Ffccfta Feato* 

^ kmtnljirl Ihr (Jo6mI Brood.. U 

TEST.NET 

re World Hnadli | You RnUt | You Summery 


9 tertnpt hew «*■•■* 

(Oretct 


Recommended Download 

Drive PC Speed To The Maxi Microsoft Ceruhed Free Download Untdue corrVSpeed6ootter 



•nrayGooj^r 


A V 


liomei Sneed Ten 

Test your Wemet 
Connection Speed and 
the «**Uy of rennet 
cast 


S*»«d JettBie.MI.aud 

UnrUd Comm u te olione 
Tpt Speed Teet 
Broadband. Mo t Toolt 


Software lor conaokng 
bandrndth bated on 
Tone, Utor, IP & Network 


fit* IPv4 ■ titili. .,i> 


Trmttotng data hen «w».ioot&eet nat 


6 . 


Gambar 1.16 Hasil tes kecepatan akses Internet 

Berdasarkan hasil tes, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kecepatan download pada saat itu adalah 0,18 Mbps atau 
180 Kbps. 

Kecepatan upload pada saat itu adalah 0,09 Mbps atau 90 


b. 


Kbps. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


23 














































Latihan 


1. Apa yang dimaksud dengan Internet? 

2. Apa yang dimaksud dengan Intranet? 

3. Apa perbedaan antara Internet dengan Intranet? 

4. Jelaskan pengertian world wide web ! 

5. Jelaskan istilah-istilah berikut ini: 

a. web 

b. browser 

c. HTML 

d. protokol 

e. search engine 

f. HTTP 

g. URL 

h. Internet Service Provider 

i. IP adress 

j. hyperlink 

6. Bagaimanakah sejarah perkembangan Internet? Jelaskan secara 
singkat! 

7. Apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Internet? 

8. Apa saja kelemahan yang dimiliki oleh Internet? 

9. Jelaskan pengertian satuan kecepatan akses Internet. Bagai¬ 
manakah cara mengukur kecepatan akses Internet? Faktor apa 
saja yang mempengaruhinya? 

10. Berikan contoh perbedaan kecepatan akses Internet berdasar-kan 
saluran yang digunakan! 

V_ __ J 


Kilasan Materi 


1. Internet adalah singkatan dari Interconnection Networkyang secara 
harfiah berarti hubungan antarjaringan komputer (network). 

2. Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang 
menggunakan perangkat lunak Internet dan protokol TCP/IP atau 
HTTP. 




24 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 





















3. Untuk mendapatkan akses Internet, sebuah komputer harus 
menggunakan jasa perusahaan penyedia layanan Internet atau 
Internet Service Provider (ISP). 

4. Web adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui kabel 
atau tanpa kabel. 

5. Keunggulan Internet adalah jangkauannya bersifat umum, 
aksesnya tidak terbatas oleh waktu, lebih efektif dan efisien, dan 
komunikasi menjadi lebih interaktif. 

6. Kelemahan Internet adalah adanya penyebaran virus komputer, 
akses melambat jika banyak penggunanya, dan penggunaan yang 
terlalu lama akan menghabiskan biaya yang besar. 

7. Satuan kecepatan akses Internet disebut kbps ( kilobits per 
second) atau mbps (megabits per second). 

8. Kecepatan akses Internet dengan dial up connection dapat 
mencapai 56 kbps, sedangkan dengan WAP (WirelessApplication 
Protocol) dapat mencapai 9,6 kbps. 

V___ J 


<erieKsi 


.o 


Kamu telah mempelajari dasar-dasar Internet. Manfaat apa yang kamu 
dapatkan dengan mempelajari materi tersebut? Apakah kamu dapat 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba ambil salah satu 
materi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


25 














o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Internet sudah digunakan sejak .... 

a. 1960 

b. 1970 

c. 1980 

d. 1990 


2. Internet merupakan singkatan dari.... 

a. International Network 

b. Integration Network 

c. Internal Network 

d. Interconnection Network 


3. Pengertian Internet secara umum (menurut bahasa) adalah .... 

a. kumpulan jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai 
suatu sistem 

b. kumpulan jaringan komputer yang tidak saling terhubung, tetapi 
dapat bekerja sebagai suatu sistem 

c. kumpulan jaringan komputer dari seluruh dunia yang bekerja sebagai 
suatu sistem dalam jaringan 

d. suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan 
seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini 


4. Berikut ini adalah penjelasan yang berhubungan dengan Intranet, 
kecuali .... 

a. kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat 
lunak Internet dan protokol TCP/IP atau HTTP 

b. merupakan jaringan Internet yang hanya dimiliki oleh kelompok 
atau perusahaan tertentu dan tidak dapat diakses oleh orang lain 


26 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












c. tidak dapat terkoneksi ke Internet sehingga tidak dapat bertukar 
informasi dan data dengan jaringan Intranet lainnya 

d. memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh Internet 

5. Penggunaan sistem DNS ( Domain Name Service) pada Internet mulai 
dikembangkan pada .... 

a. 1982 

b. 1984 

c. 1992 

d. 1994 

6. Jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi lain melalui 
Internet disebut.... 

a. world wide web 

b. web site 

c. web page 

d. web 

7. Pengertian dari download adalah .... 

a. pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna ke suatu 
web site 

b. pengambilan data atau informasi dari sebuah web site untuk 
ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna 

c. aplikasi di internet yang dipakai untuk menjelajah dunia Internet 

d. surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui Internet 

8. Suatu forum atau kelompok diskusi di Internet yang dapat saling bertukar 
informasi antarsesama anggota disebut.... 

a. mailing list 

b. chatting 

c. search engine 

d. Universal Resource Locator 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


27 










9. Berikut ini adalah keunggulan Internet, kecuali.... 

a. jangkauannya bersifat umum, tidak mengenal tempat, waktu, dan 
jalur birokrasi 

b. aksesnya tidak dibatasi oleh waktu karena selalu online selama 24 
jam dalam sehari 

c. adanya penyebaran virus komputer melalui Internet 

d. komunikasi dengan pengguna lain yang berada di tempat yang jauh 
menjadi lebih interaktif dan fleksibel 

10. Satuan kecepatan akses Internet adalah .... 

a. kilobits 

b. meter per second 

c. megabits per meter 

d. kilobits per second 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan pengertian Internet dan Intranet dengan kata-katamu sendiri! 

2. Perbedaan apa saja yang ada di antara intranet dan internet? Jelaskan! 

3. Bagaimanakah sejarah perkembangan Internet di dunia ini? 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan Internet dari 
generasi ke generasi? 

5. Ceritakanlah apa yang kamu ketahui tentang istilah berikut ini. 

a. world wide web 

b. web site 

c. e-mail 

d. mailing list 

e. upload 

f. web page 

g. home page 

h. browsing 

i. ARPANet 

j. chatting 

28 Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










6. Apa saja keunggulan dan kelemahan Internet yang dapat kamu 
rasakan? 

7. Bagaimanakah cara mengukur kecepatan akses Internet? 

8. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan akses Internet? 

9. Tuliskan alamat situs yang menyediakan fasilitas untuk mengukur 
kecepatan akses internet! 

10. Tuliskan berbagai jenis kecepatan akses internet berdasarkan saluran 
yang digunakan! 

C. Tuliskan istilah yang berhubungan dengan Internet pada kotak-kotak 
berikut ini berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang sesuai. 

Pertanyaan Mendatar 

1. Alat untuk menghubungkan antarkomputer melalui jaringan Internet 

2. Jaringan komputer global 

4. Jaringan 

7. Lembaga penyedia jasa layanan Internet 

8. Penyedia data dan informasi yang akan diakses oleh client 

Pertanyaan Menurun 

1. Forum atau kelompok diskusi di Internet 

3. Standar format untuk dokumen hypertext 

5. Protokol bahasa http yang paling populer 

6. Aplikasi untuk menjelajah dunia Internet 


Bab 1 | Dasar-Dasar Internet 


29 











30 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
























































Perangkat Jaringan 
dan Koneksi Internet 



Gambar2.1 Jaringan komputerdi laboratorium komputer 


Di sebuah laboratorium komputer terdapat beberapa buah komputer yang 
saling berhubungan satu sama lain membentuk suatu jaringan komputer. Jaringan 
komputer tersebut terhubung ke jaringan Internet. Untuk membuat koneksi ke 
Internet diperlukan perangkat keras tertentu. Apakah yang dimaksud dengan 
jaringan komputer? Bagaimanakah cara membuat koneksi komputer ke jaringan 
Internet? Perangkat keras apa saja yang diperlukan untuk membuat sambungan 
ke jaringan Internet? Ayo temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 
dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mendeskripsikan 
dasar-dasar sistem jaringan, mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan 
dalam akses ke jaringan Internet, membuat pengaturan koneksi komputer ke 
Internet, dan melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet. 















Kata Kunci 



Jaringan komputer, Local Area Network, Metropolitan Area Network, 
Wide Area Network, Interconnection Network, repeater, bridge, router, 
gateway, leased line, wireless, VSAT 

















































Sumber: Koleksi penerbit 


A. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu ( personal 
computer) yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan protokol 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Berdasarkan 
kriterianya, jaringan komputer dibagi menjadi empat kelompok, yaitu jaringan 
komputer lokal, jaringan komputer metropolitan, jaringan komputer skala luas, 
dan interjaringan. Berikut ini adalah penjelasan tentang kelompok jaringan 
tersebut. 

1. Jaringan Komputer Lokal (Local Area Network atau LAN) 

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan milik pribadi di dalam 
sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 
Jarak yang dapat dijangkau oleh LAN kurang lebih 10 km. LAN sering 
digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation 
dalam kantor, sekolah, atau pabrik-pabrik untuk memakai resource secara 
bersama (misalnya, printer atau scanner) dan saling bertukar informasi. LAN 
dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan tiga karakteristik, 
yaitu ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. 



Gambar 2.2 Jaringan LAN 


Keuntungan dari jaringan LAN adalah sebagai berikut: 

a. Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah ( file sharing). 

b. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client (printer sharing). 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


33 



















c. File-file data dapat disimpan pada server sehingga data dapat diakses 
dari semua client menurut otorisasi sekuritas dari semua karyawan yang 
dapat dibuat berdasarkan struktur organisasi perusahaan sehingga 
keamanan data terjamin. 

d. File data yang keluar atau masuk dari dan ke server dapat dikontrol. 

e. Proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. 

f. Resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil 
sekali. 

g. Komunikasi antarkaryawan dapat dilakukan dengan menggunakan 
e-mail dan chat. 

2. Jaringan Komputer Metropolitan (Metropolitan Area Network 
atau MAN) 

Metropolitan Area Network (MAN) merupakan jaringan dengan area 
lebih luas dari LAN, dapat terdiri dari dua atau lebih LAN yang dihubungkan 
bersama-sama dalam batas-batas tertentu, misalnya dalam suatu kawasan 
metropolitan atau satu kota. Jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh 
MAN adalah 80 km. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang 
berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau 
umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat 
berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah 
atau dua buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi 
untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. 

Keuntungan jaringan MAN adalah: 

a. Dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. 

b. Jangkauan lebih luas dari LAN. 

c. Lebih irit kabel jaringan, karena tidak terlalu membutuhkan banyak kabel 
jaringan. 



Gambar 2.3 Jaringan MAN 


34 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 













3. Jaringan Komputer Skala Luas (Wide Area Network atau 
WAN) 

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang mempunyai jangkauan 
area sangat luas, misalnya antarpulau, negara, benua, bahkan ke luar 
angkasa. Contoh WAN yang sangat terkenal adalah Internet. Tetapi, WAN 
dapat juga menjadi network pribadi. Sebagai contoh, suatu perusahaan 
yang memiliki kantor-kantor di berbagai negara dapat memiliki WAN yang 
menghubungkan kantor-kantor tersebut melalui hubungan telepon, satelit, 
dan teknologi-teknologi lainnya. Biasanya, WAN terdiri dari banyak LAN yang 
diinterkoneksikan. 

Keuntungan jaringan WAN adalah sebagai berikut: 

a. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor 
cabang. 

b. Komunikasi antarkantor dapat menggunakan e-mail dan chat. 

c. Dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui faksimile ataupun 
paket pos, dapat dikirim melalui e-mail dan transfer file dengan biaya 
yang relatif murah dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. 

d. Pooling dan updating data antarkantor dapat dilakukan setiap hari pada 
waktu yang ditentukan. 




Gambar 2.4 Jaringan WAN 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


35 

















4. Interjaringan (Interconnection Network atau Internet) 

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung. 
Pada umumnya, untuk membangun sebuah jaringan Internet membutuhkan 
peralatan jaringan, seperti repeater (penguat sinyal), bridge (penghubung 
antarjaringan), router (pengatur lalu lintas dalam jaringan), dan gateway. 

Komputer yang terkoneksi ke Internet merupakan bagian jaringan. 
Komputer terhubung ke Internet dengan menggunakan modem yang 
terkoneksi ke sebuah Internet Service Provider (ISP). Kemudian, ISP 
akan terkoneksi ke dalam sebuah jaringan yang lebih besar, dan demikian 
seterusnya. Jadi, Internet merupakan jaringan yang berisi jaringan. 

Jika pengguna yang ingin terkoneksi ke Internet menggunakan ISP, 
maka ISP harus menyediakan tempat atau terminal yang digunakan untuk 
mengakses jaringan yang disebut Point of Presence (POP). 


Kegiatanmu')- 

Sebelum melakukan kegiatan ini, perhatikanlah aspek 
kerjamu. Gunakanlah alas kaki yang bersih (misalnya sandal). Ketika 
kamu berada di dalam laboratorium komputer sekolah. Selain itu, 
ketika kamu mengamati sistem jaringan komputer, diusahakan tidak 
memegang bagian yang mengandung aliran listrik. Kamu cukup 
mengamatinya saja. 

Coba kamu cari bentuk nyata dari jaringan LAN, MAN, dan WAN yang 
ada di sekitarmu! Misalnya, jaringan LAN pada komputer-komputer 
yang ada di laboratorium komputer sekolahmu. Kemudian, amati sistem 
jaringan tersebut dan gambarkan pada selembar kertas. Mintalah 
informasi kepada petugas/teknisi yang menangani sistem jaringan 
tersebut tentang cara pemasangan dan sistem kerjanya. 

V _____ J 


B. Perangkat Keras Jaringan berdasarkan Jenis Hubungannya 

Membangun sebuah jaringan memerlukan seperangkat alat yang terdiri 
dari perangkat keras ( hardware ) dan perangkat lunak (software). Keduanya 
harus bersama-sama melengkapi komputer. Perangkat keras yang diperlukan 
tergantung pada jenis hubungan yang akan dibangun. Berikut ini adalah 
perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungan atau sambungannya. 



36 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

















Sumber: Koleksi penerbit 


1. Hubungan Dial Up 


Hubungan yang paling sederhana sebuah komputer ke jaringan Internet 
adalah dengan memanfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau di 
rumah. Jenis hubungan ini sering disebut dial up connection. 



Gambar 2.5 Skema dial up connection 

Sumber: Koleksi penerbit 


Perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan komputer dan 
Internet dengan hubungan dial up adalah sebagai berikut. 

a. Unit Komputer 

Unit komputer yang dibutuhkan terdiri dari monitor, sistem unit CPU, dan 
perangkat tambahan, seperti keyboard, web cam, dan mouse. 


Gambar 2.6 Unit komputer 

b. Modem (Modulator Demodulator) 

Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah 
data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, atau 
mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirimkan 
data. 

Terdapat dua jenis modem menurut penempatannya, yaitu modem eksternal 
dan model internal. Modem eksternal adalah modem yang ditempatkan di luar 
komputer dan dapat dipindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain. 
Sedangkan, modem internal adalah modem yang sudah terpasang di dalam 
komputer (terpasang langsung ke motherboard komputer). 



Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


37 























Sumber: Wordpress.com 



Melalui modem, sebuah komputer dapat terhubung ke Internet sehingga 
siap untuk mengakses dan diakses dunia Internet. 

c. Jaringan Telepon 

Jaringan telepon ini sering dikenal dengan nama PSTN ( Public Switch 
Telephone Network). Selain itu, diperlukan jasa perusahaan penyedia 
jaringan ( ISP= Internet Service Provider) karena kita tidak dapat membuat 
jaringan sendiri, melainkan ada perusahaan penyedianya. ISP merupakan 
sebuah perusahaan yang menjadi penyedia layanan akses Internet. Agar 
dapat terhubung ke Internet, kita harus mendaftarkan menjadi pelanggan 
sebuah ISP, seperti Indosatnet, Indonet, Telkomnet, dan sebagainya. Pada 
saat mendaftarkan ke ISP, maka ISP akan memberikan sebuah user name 
dan password yang akan digunakan agar dapat mengakses jaringan Internet 
melalui ISP. 


2. Hubungan Leased Line 

Jika diartikan secara selintas, leased line adalah jalur (telepon) yang 
digantikan fungsinya menjadi jalur Internet. Hubungan ini menggantikan 
fungsi jalur telepon menjadi jalur Internet sehingga kita dapat mengakses 
Internet selama 24 jam sehari secara permanen tanpa harus melakukan 
dial up untuk koneksi ke jaringan maupun melakukan disconnect untuk 
memutuskan hubungan dengan Internet. 


INTERN FT 


Jalur telepon 


H—n 


Modem Router 


Gambar 2.8 Skema hubungan leased line 

Sumber: Koleksi penerbit 



38 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




















Sumber: Koleksi penerbit 


Pada jenis hubungan ini diperlukan perangkat lain yang dinamakan router. 
Router adalah jenis khusus dari komputer yang secara dasar mempunyai 
komponen yang sama dengan komputer, seperti CPU, memory, sistem BUS, 
dan berbagai perantara input atau output. Namun, router didesain untuk 
fungsi khusus yang tidak ada di dalam komputer, seperti menghubungkan dan 
menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data dalam jaringan. Seperti juga 
komputer, router memerlukan sistem operasi untuk menjalankan program 
aplikasi. Router menggunakan Internetwork Operating System (IOS) untuk 
menjalankan file konfigurasi. File ini berisi instruksi dan parameter yang 
mengontrol alur lalu lintas data melalui router. 



Gambar 2.9 Router 

Sumber: Koleksi penerbit 


3. Hubungan Wireless (Tanpa Kabel atau Nirkabel) 

Hubungan wireless sama dengan hubungan leased line. Perbedaannya 
terletak pada media yang digunakan. Jika leased line menggunakan kabel 
telepon, maka wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan 
dan menerima datanya. 

Pada umumnya, frekuensi gelombang yang digunakan di Indonesia 
berada pada rentang 2,4 Ghz (2.400.000.000 Hz) dan 5,6 Ghz (5.600.000.000 
Hz). Artinya, dalam setiap detiknya pemancar gelombang tersebut akan 
memancarkan 2.400.000.000 sampai 5.600.000.000 gelombang. 



Ante mi wireless 



Router 


Gambar 2.10 Skema hubungan wireless 



Alat pemancar dan penerima gelombang berfungsi untuk menerima 
gelombang data dari jaringan Internet, kemudian diteruskan ke komputer kita 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


39 






















melalui router. Selain itu, alat pemancar ini juga berfungsi untuk memancarkan 
gelombang data dari komputer kita menuju jaringan Internet melalui router. 
Oleh karena itu, keberadaan alat pemancar ini sangat penting dalam sistem 
hubungan wireless. Tanpa alat pemancar ini, komputermu tidak dapat 
melakukan sambungan Internet dengan sistem hubungan wireless. 

Hal yang harus diperhatikan untuk 
menggunakan hubungan wireless adalah: 

a) Hubungan ini rentan terhadap cuaca 
sehingga perubahan cuaca di sekitarnya 
akan banyak berpengaruh terhadap lalu 
lintas data. Ketika cuaca cerah, lalu lintas 
data akan baik. Namun, jika cuaca hujan 
atau banyak petir, lalu lintas data akan 
sangat buruk. 

b) Pemakaian hubungan wireless sebaiknya digunakan jika hubungan 
melalui kabel sudah tidak memungkinkan. Jika masih dimungkinkan 
hubungan melalui kabel, hubungan tanpa kabel jangan dijadikan 
pilihan. 

Di beberapa tempat belanja atau tempat wisata, telah ada sarana untuk 
akses Internet secara wireless yang biasa disebut hot spot. Konsumen yang 
membawa komputer ( notebook) dengan fasilitas Internetnya dapat langsung 
akses Internet di sekitar tempat itu dalam radius sekitar 20 meter. 

Kemajuan teknologi saat ini sudah memungkinkan sebuah perusahaan 
penyedia jasa komunikasi via telepon genggam dapat pula menyediakan jasa 
akses Internet dengan menyediakan kartu khusus ( Internet card) yang dapat 
dihubungkan dengan komputer kita. Dengan begitu, kita dapat mengakses 
Internet langsung dari komputer kita selama jaringan telepon selular masih 
tersedia. 

Beberapa jenis produk telepon genggam ( handphone) sudah dilengkapi 
dengan fasilitas Internet sehingga kamu dapat mengakses Internet secara 
langsung dari HP. 

4. Hubungan VSAT 

VSAT ( Very Small Aperture Terminal) memungkinkan terjadinya 
komunikasi data melalui satelit. Data dari komputer di tempat A dikirim ke 
satelit melalui sebuah pemancar, kemudian satelit akan meneruskan data 
tersebut ke komputer di tempat B melalui sebuah pemancar penerima. 



Gambar2.11 Antena wireless 


40 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


Su mber: electronics.howstuffworks. com 










Sumber: belajarvsat.wordpress.com Sumber: Image.google.co.id 


CgL 



VSAT negaraA 


VSAT negara B 


Gambar2.12 Skema hubungan VSAT 


Jangkauan hubungan VSAT sangat luas karena gelombang dikirimkan 
terlebih dahulu ke satelit di ruang angkasa, kemudian dikirim lagi ke bumi. 
Hubungan VSAT cocok dipakai untuk komunikasi antarkepulauan, seperti 
di Indonesia. Untuk mencapai daerah-daerah terpencil yang memerlukan 
akses Internet, maka VSAT sangat memungkinkan. Namun hubungan seperti 
ini sangat mahal karena harus memiliki akses ke satelit. Oleh karena itu, 
biasanya hubungan seperti ini dipakai untuk kepentingan antarnegara atau 
untuk kepentingan komunikasi yang sangat rahasia. 

Perangkat keras yang digunakan dalam hubungan VSAT adalah sebagai 
berikut. 

a. Hub Station 



Gambar 2.13 Hub station VSAT 


Hub station mengontrol seluruh operasi 
jaringan komunikasi. Pada Hub station 
terdapat sebuah server Network Management 
System (NMS) yang memberikan akses 
pada operator jaringan untuk memonitor 
dan mengontrol jaringan komunikasi melalui 
integrasi perangkat keras dan komponen- 
komponen perangkat lunak. Operator dapat 
memonitor, memodifikasi, dan mendownload 
informasi konfigurasi individual ke masing- 
masing VSAT. 


b. Remote Station 

Sebuah remote station VSAT memiliki komponen-komponen sebagai 
berikut. 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


41 



























1) Outdoor unit 

Outdor unit dari sebuah remote station VSAT terdiri dari: 

a) Antena 

Antena berfungsi untuk memancarkan 
dan menerima gelombang radio 
RF. Antena yang dipakai dalam 
komunikasi VSAT adalah sebuah 
solid dish antenna yang memiliki 
bentuk parabola. 

b) RFT 

RFT dipasang pada frame antena dan dihubungkan secara internal 
ke feedhorn. RFT terdiri dari LNA ( Low Noise Amplifiers) yang 
berfungsi memberikan penguatan terhadap sinyal yang datang 
dari satelit melalui antena dengan noise yang cukup rendah dan 
bandwidth yang lebar (500 MHz), dan SSPA (Solid State Power 
Amplifier) yang berfungsi untuk memperkuat daya sehingga sinyal 
dapat dipancarkan pada jarak yang jauh. 



Gambar 2.14 Antena VSAT 



Gam bar 2.15 Solid State Power Amplifier 

Sumber: www.balanced.com 



Gambar 2.16 Low Noise Amplifiers 

Sumber: www. radiometer-physics, de 


2) Up/Down converter 

Perangkat ini dikemas dalam satu kemasan, tetapi memiliki dua fungsi 
yang berbeda, yaitu sebagai up converter dan sebagai down converter. Up 
converter berfungsi untuk mengkonversi sinyal intermediate frequency (IF) 
atau sinyal frekuensi menengah (70 MHz) 
menjadi sinyal RF Up link (5,925 - 6,425 
GHz). Sedangkan, down converter berfungsi 
untuk mengkonversi sinyal RF Down link (3,7 
MHz-4,2 MHz) menjadi sinyal Intermediate 
Frequency. 

Gambar 2.17 Up/down converter 

Sumber: www.wv-comm.com 



42 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


Sumber: forum.ilkom-unsri.info 













Sumber: belajarvsat.wordpress.com 


3) Indoor unit 


Yang merupakan indoor unit 
adalah modem VSAT, yaitu perangkat 
yang berfungsi sebagai modulator dan 
demodulator. Modulasi adalah proses 
penumpangan sinyal informasi kedalam 
sinyal IF. Sedangkan, demodulasi adalah 
proses memisahkan sinyal informasi 
digital dari sinyal IF dan meneruskannya 
ke perangkat teresterial yang ada. 


Satelit geostasioner merupakan segmen angkasa pendukung layanan 
VSAT. Orbit ideal untuk satelit komunikasi adalah geostasioner, atau yang 
relatif statis terhadap bumi. Satelit yang digunakan untuk komunikasi hampir 
selalu berada pada orbit geostasioner secara eksklusif, berlokasi sekitar 
36.000 km diatas permukaan bumi. Satelit ini disebut satelit geostasioner, 
karena satelit tersebut selalu berada di tempat yang sama sejalan dengan 
perputaran bumi pada sumbunya. 



Gambar 2.18 Modem VSAT 

Sumber: www.signion.com 


c. Satelit Geostasioner 



Palapa-A Palapa-B 


Gambar 2.19 Satelit geostasioner 


s 

( ’|L a 4 

A r * r 

« • * li I 

Palapa-C Telkom-1 



Fungsi utama satelit dikerjakan oleh transponder. Ada beberapa 
transponder atau repeater dalam badan satelit. Transponder ini memiliki 
fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1) Penerima sinyal. Transponder menerima sinyal yang di uplink oleh VSAT 
atau Hub. 

2) Translasi frekuensi. Frekuensi dari sinyal yang diterima ditranslasikan ke 
frekuensi yang berbeda, dikenal sebagai frekuensi downlink. 

3) Penguatan. 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


43 


















Kegiatanmu J- 



k 


Carilah informasi dari berbagai sumber tentang fungsi dan perangkat 
keras yang digunakan untuk mengakses Internet, selain yang telah 
dibahas pada buku ini. 


V 


C. Pengaturan Koneksi Komputer ke Internet 

Agar dapat digunakan untuk mengakses Internet, komputermu harus 
dilengkapi dengan modem, baik modem internal, maupun modem eksternal. 
Selain itu, kamu juga harus melakukan pengaturan pada komputermu. 
Bagaimanakah cara membuat pengaturan agar komputer dapat menjalin 
koneksi dengan Internet? Ayo ikuti langkah-langkah berikut ini agar kamu 
dapat meningkatkan keterampilan teknis dalam membuat pengaturan koneksi 
komputer dengan Internet melalui dial up connection. 

1) Dari tombol Start, pilih Control Panel. 

2) Pilih Network Connection pada jendela Control Panel. 




Gambar 2.20 Jendela Control Panel 


44 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


3) Pilih Create New Connection. 



Gambar 2.21 Membuat koneksi baru 

Klik Next pada New Connection Wizard. 



Gambar 2.22 New Connection Wizard 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


45 

































Pilih Connect to the Internet untuk memilih jenis koneksi jaringan, kemudian 
klik Next. 


New Connection Wizard 


■e 

CD 

C 

CD 

CL 

55 

-is: 

a> 

5 


a> 

n 

E 

3 

CO 


Network Connection Type 

What do you want to do? 


^^Connect to the Internet 

Connect to the Internet so you can browse the Web and read email. 

Connect to the network at my workplace 

Connect to a business network fusing dial up or VPN) so you can work from home, 
a field office, or another location. 

Set up a home or small office network 

Connect to an existing home or small office network or set up a new one. 

Set up an advanced connection 

Connect directly to another computer using your serial parallel or infrared port, or 
set up this computer so that other computers can connect to it 



< Back 

^ext > 


Cancel 


Gambar 2.23 Memilih jenis koneksi jaringan 


Keterangan: 

a) Connect to the internet 

Untuk membuat koneksi internet sehingga kita dapat melakukan 
browsing ke web dan membaca e-mail. 

b) Connect to the network at my workplace 

Untuk membuat koneksi ke jaringan bisnis (menggunakan dial up atau 
VPN) sehingga kita dapat bekerja dari rumah atau tempat lain. 

c) Set up home or small office network 

Untuk membuat koneksi ke jaringan dari sebuah rumah atau kantoryang 
ada atau membuat koneksi baru. 

d) Set up an advanced connection 

Untuk membuat koneksi langsung ke komputer lain dengan menggunakan 
port serial, paralel, atau infrared. Bisa juga untuk membuat pengaturan 
agar komputer lain dapat membuat koneksi ke komputer kita. 


46 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 





















6) Pilih Set up my connection manually untuk membuat pengaturan koneksi 
secara manual, kemudian klik Next. 




Gambar 2.24 Memilih pengaturan koneksi secara manual 


Keterangan: 

a) Choose from a list of Internet Service Providers (ISPs) 

Untuk membuat koneksi ke internet melalui daftar Internet Service 
Provider (ISP) yang tersedia. 

b) Set Up My Connection Manually 

Untuk membuat koneksi ke internet dengan cara manual, yaitu melalui 
pengaturan untuk membuat dial up connection. 

c) Use the CD I got from an ISP 

Untuk membuat koneksi ke internet menggunakan CD yang didapatkan 
dari ISP tertentu. 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


47 























7) Pilih Connect using a dial-up modem untuk memilih jenis koneksi dial up, 
kemudian klik Next. 


-e 

CD 

C 

CD 

Q. 

0) 

5 


0 ) 

.Q 

E 

3 

CO 


New Connection Wizard 


Internet Connection 

How do you want to connect to the Internet? 


(^Connect using a dial-up modem 

This type of connection uses a modem and a regular or ISDN phone line. 

•Q Connect using a broadband connection that requires a user name and 
password 

This is a high-speed connection using either a DSL or cable modem. Your ISP may 
refer to this type of connection as PPPoE. 

C Connect using a broadband connection that is always on 

This is a high-speed connection using either a cable modem, DSL or LAN 
connection. It is always active, and doesn't require you to sign in. 




Gambar 2.25 Memilih jenis koneksi dial up 


Keterangan: 

a) Connect using a dial up modem 

Untuk membuat koneksi ke internet menggunakan modem dan sluran 
telepon ISDN. 

b) Connect using a broadband connection that requires a user name and 
password 

Untuk membuat koneksi ke internet dengan kecepatan tinggi 
menggunakan cable modem atau DSL. 

c) Connect using a broadband connection that is always on 

Untuk membuat koneksi ke internet menggunakan broadband connection 
dan selalu aktif setiap saat sehingga kita tidak perlu sign in. 


48 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




















Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


8) Isi nama koneksi dengan nama mudah diingat. Misalnya, Dial Up 
Connection. Kemudian, klik Next. 



Gambar2.26 Menuliskan nama koneksi 

Isikan nomor telepon yang akan diakses, misalnya untuk Telkomnet 
Instan adalah 080989999. Kemudian, klik Next. 



Gambar2.27 Menuliskan nomor telepon yang akan diakses 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


49 












































10) Isikan User name: telkomnet@instant, Password: telkom, dan Confirm 
Password: telkom untuk membuat account. Kemudian, klik Next. 


New Connection Wizard 


Internet Account Information 

You will need an account name and password to sign in to your Internet account. 



Type an ISP account name and password, then write down this information and store it in a 
safe place. (If you have forgotten an existing account name or password, contact your ISP.) 



User name: telkomnet@instant 

Password; •••••• 

Confirm password: •••••• 

0 Use this account name and password when anyone connects to the Internet from 
this computer 

0 Make this the default Internet connection 


< Back 



Cancel 


Gambar 2.28 Mengisi informasi account 


11) Klik Finish untuk mengakhiri pengaturan. 




Gambar 2.29 Mengakhiri pengaturan 


50 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






































12) Untuk meyakinkan bahwa pengaturan telah berhasil, buka kembali 
jendela Control Panel, kemudian pilih Network Connection. Jika ada 
ikon Dial Up Connection, maka pengaturan telah berhasil. 




Gam bar 2.30 Ikon Dial Up Connection 


Kegiatanmu 

Sekarang, coba kamu buat pengaturan koneksi ke Internet pada 
komputermu dengan mempraktikkan langkah-langkah yang telah 
dijelaskan pada buku ini. Jika kamu merasa bingung, mintalah 
bimbingan dari gurumu. 

___ J 


D. Sambungan Internet dengan Dial Up 

Kamu telah belajar melakukan pengaturan untuk membuat koneksi 
komputer ke Internet. Apakah kamu dapat memahaminya? Sekarang, kamu 
akan belajar mempraktikkan cara membuat sambungan ke Internet melalui 
dial up connection. Ayo perhatikan contoh berikut ini, kemudian coba kamu 
praktikkan untuk meningkatkan keterampilan teknismu dalam membuat 
sambungan internet dengan dial up. 



Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


51 





































Contoh 


Membuat sambungan internet dengan dial up. 

1) Klik tombol Start. 

2) Pilih Connect To, kemudian pilih Dial Up Connection 


PT LEUSER 

1 



Internet 

My Documents 

^ Adobe Photoshop CS2 

^J My Recent Documents ► 

jy My Pictures 




Calculator 


PowerDVD 


Winamp 


My Music 
• j My Computer 


r DIGITALQURAN.EXE 


- Encarta Reference 

• Library 2005 


fffi* Control Panel 
Defaults 


^Vy Set Program Access and 


CD 

C 

CD 

CL 

55 

£ 


<D 

n 

E 

3 

CO 


& 


Mxrrosoft Office Word 2003 

Microsoft Office Excel 2003 


Printers and Faxes 
29 


V) Help and Support 
Search 
~ ) Run... 


Dial Up Connection 


Show al connections 


All 


Programs ^ 



Logoff 


Shut Down 


•7 start 0 O G 


o 



Gambar 2.31 Membuat koneksi Internet dengan Dial Up 


3) Setelah muncul kotak dialog 
Connect Dial Up Connection, 
ketikkan Password yang sudah 
disetting pada pengaturan, 
yaitu telkom. 

4) Tekan tombol Dial. 



Gambar 2.32 Memasukkan password 


52 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




























































5) Saluran telepon akan membuat koneksi ke Internet dengan 
menghubungi nomor 080989999. 


Connecting Dial Up Connection 



Gambar2.33 Mengkoneksikan ke Internet 


6) Jika password yang dimasukkan benar, maka komputer akan 
langsung terhubung ke Internet sehingga dapat digunakan untuk 
mengakses Internet. 



Gambar 2.34 Komputer telah terhubung ke Internet 

Sumber: Koleksi penerbit 


7) Jika gagal terhubung ke Internet, ulangi langkah-langkah tersebut 
sampai berhasil terhubung ke Internet. 


Kegiatanmu 




Sekarang, coba kamu praktikkan cara membuat koneksi ke Internet 
dengan menggunakan dial up connection. 

V_____ J 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


53 






























Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas 
komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama 
untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer 
adalah: 

1) Membagi sumber daya, misalnya berbagi pemakaian printer, CPU, 
memory, atau harddisk. 

2) Sarana komunikasi, contohnya surat elektronik, instant messaging, 
dan chatting. 

3) Akses informasi, contohnya web browsing. 

Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan 
komputer meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang 
meminta layanan disebut klien ( client) dan yang memberikan layanan 
disebut pelayan (server). Arsitektur ini disebut dengan sistem client- 
server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. 

Berdasarkan skalanya, jaringan komputer dibedakan menjadi: 

1) Personal Area Network (PAN). 

2) Campus Area Network (CAN). 

3) Local Area Network (LAN). 

4) Metropolitant Area Network (MAN). 

5) Wide Area Network (WAN). 

6) Global Area Network (GAN). 

Pada dasarnya, setiap jaringan komputer ada yang berfungsi 
sebagai client dan juga server. Tetapi, ada juga jaringan yang memiliki 
komputer yang khusus didedikasikan sebagai server, sedangkan yang 
lainnya sebagai client. Ada juga yang tidak memiliki komputer yang 
khusus berfungsi sebagai server saja. Oleh karena itu, berdasarkan 
fungsinya, jaringan komputer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
sebagai berikut. 

1) Client-server 

Client-server adalah jaringan komputer dengan komputer yang 
didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah serv/ce/layanan dapat 
diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Contohnya adalah domain 
www.detik.com yang dilayani oleh banyak komputer web server. 
Atau dapat juga banyak semce/layanan yang diberikan oleh satu 
komputer. Contohnya adalah server itk.polban.ac.id yang merupakan 


54 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


























satu komputer dengan multiservice, yaitu mail server, web server, file 
server, database server, dan sebagainya. 

2) Peer to peer 

Peer to peer adalah jaringan komputer dimana setiap host dapat 
menjadi server dan juga menjadi client secara bersamaan. Contohnya, 
dalam file sharing antarkomputer di jaringan Windows Network 
Neighbourhood ada lima komputer (misalnya, diberi nama A, B, C, D 
dan E) yang memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada 
satu saat, A mengakses file share dari B bernama data_nilai.xls dan 
juga memberi akses file soal_uas.doc kepada C. Saat A mengakses file 
dari B, A berfungsi sebagai client. Sedangkan, saat A memberi akses 
file kepada C, A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan 
oleh A secara bersamaan. Jaringan yang seperti ini dinamakan peer to 
peer. 

Berdasarkan topologinya, jaringan komputer dapat dibedakan 
menjadi: 

1) Topologi bus 

Karakteristik topologi bus adalah sebagai berikut: 

a) Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan 
pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. 

b) Sangat sederhana dalam instalasi. 

c) Sangat ekonomis dalam biaya. 

d) Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. 

e) Tidak diperlukan hub, yang banyak diperlukan adalah 
T-connector pada setiap ethernet card. 

f) Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, 
maka jaringan keseluruhan dapat down sehingga seluruh 
node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. 



Gambar 2.35 Topologi bus 

Sumber: www.erealmedia.com 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


55 

















2) Topologi bintang (star) 

Karakteristik topologi bintang adalah sebagai berikut: 

a) Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator 
(HUB). 

b) Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator (HUB), 
kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung 
sangat banyak (misalnya memakai hub 32 port), maka kinerja 
jaringan akan semakin turun. 

c) Sangat mudah dikembangkan. 

d) Jika salah satu ethernet card rusak, atau salah satu kabel 
pada terminal putus, maka satu kabel pada terminal putus, 
maka keseluruhhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi 
atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. 

e) Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. 


Computer 


Computer 


c 

O 

O 

CD 

<b 

5 

CD 

82 

CD 


CD 

.Q 

E 

3 

CO 


C" 



HUB 

Computer 






ci 


_ 

Computer 

Gambar 2.36 Topologi bintang 


Printer 


3) Topologi cincin (ring) 

Karaktersitik topologi cincin adalah: 

a) Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel, 
dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. 

b) Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. 

c) Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah (ke kiri atau 
ke kanan). 

d) Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu 
jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa 
berkomunikasi dalam jaringan tersebut. 


56 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


















e) Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel atau patch cable 
(IBM tipe 6). 

Computer 


Computer 


Computer 


CD 

CD 


CD 

a> 

CD 


d> 

n 

E 

3 

CO 



Computer 

Gambar 2.37 Topologi cincin 


4) Topologi mesh 

Karakteristik topologi mesh adalah: 

a) Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara 
peralatan-peralatan yang ada. 

b) Susunannya pada setiap peralatan ada di dalam jaringan 
saling terhubung satu sama lain. 

c) Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya 
ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan 
hanya sedikit saja peralatan yang terhubung. 

Computer 


Computer 


Computer 


S 

o 

o 

CD 

T5 

CD 

5 

CD 

82 



® Computer 


a) 

E 

3 

CO 


Computer 

Gambar 2.38 Topologi mesh 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


57 

























5) Topologi pohon (tree) 

Topologi pohon merupakan bentuk yang lebih luas dari topologi 
bintang. Seperti halnya topologi bintang, perangkat yang ada pada 
topologi pohon juga terhubung kepada sebuah pusat pengendali 
(central HUB) yang berfungsi mengatur lalu lintas di dalam jaringan. 
Meskipun demikian, tidak semua perangkat pada topologi pohon 
terhubung secara langsung ke central HUB, tetapi sebagian lainnya 
terhubung melalui secondary HUB. 


s 

o 

o 

TO 

^5 

CD 

5 

TO 


TO 


a> 

.Q 

E 

3 

(O 


Computer 





Computer 


Computer 


Computer 


Computer 


[ | Computer 


Concentrator^Computer 


Backbone Cable 


Gambar 2.39 Topologi pohon 


Sumber: Wikipedia dengan perubahan seperlunya 


Latihan 



1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan komputer! Jelaskan 
dengan kata-katamu sendiri! 


2. Jelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan kriterianya! Jenis 
jaringan apakah yang dapat kamu lihat di sekolah atau di rumahmu? 


3. Apa keuntungan dari jaringan komputer lokal (LocalArea Network )? 
Apakah kamu dapat merasakan keuntungan dari jenis jaringan 
tersebut? Berikan penjelasan! 


58 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




























































4. Tuliskan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat 
sambungan dial up connection ! Jelaskan fungsi dari masing- 
masing perangkat keras tersebut! 

5. Jelaskan jenis-jenis sambungan atau hubungan komputer dengan 
Internet! Apa kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap jenis 
hubungan tersebut? 

6. Jelaskan fungsi dari perangkat keras berikut ini: 

a. modem 

b. router 

c. wireless 

7. Bagaimanakah cara membuat pengaturan agar komputer dapat 
menjalin koneksi dengan Internet? Jelaskan dengan singkat 
langkah-langkahnya! 

8. Bagaimanakah cara membuat sambungan komputer ke Internet 
melalui dial up connection ? Apa saja syarat-syarat yang harus 
dipenuhi agar suatu komputer dapat membuat sambungan ke 
Internet melalui dial up connection ? 

9. Apa yang dimaksud dengan client dan server' ? Jelaskan perbedaan 
keduanya! 

10. Jelaskan jenis-jenis jaringan komputer berikut ini: 

a. Local Area Network (LAN). 

b. Metropolitant Area Network (MAN). 

c. Wide Area Network (WAN). 

__ J 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


59 













Kilasan Materi B 




1. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu ( personal 
computer) yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan 
protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/ 
IP). 

2. Local Area Network (LAN) merupakan jaringan milik pribadi di 
dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai 10 
km. 

3. Metropolitan Area Network (MAN) terdiri dari dua atau lebih jaringan 
LAN yang dihubungkan bersama-sama dalam batas maksimum 
adalah 80 km. 

4. Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang mempunyai 
jangkaun area sangat luas, misalnya antarpulau, negara, benua, 
bahkan ke luar angkasa. 

5. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang 
terhubung. 

6. Untuk membuat sambungan Internet dengan dial up connection 
diperlukan unit komputer, modem, dan jaringan telepon. 

7. Untuk membangun sebuah jaringan Internet membutuhkan 
peralatan jaringan, seperti repeater (penguat sinyal), bridge 
(penghubung antarjaringan), router (pengatur lalu lintas dalam 
jaringan), dan gateway. 

8. Untuk membuat sambungan Internet dengan leased line diperlukan 
alat tambahan berupa router. 

9. Untuk membuat sambungan Internet dengan hubungan wireless 
diperlukan alat tambahan berupa antena wireless. 

V___ J 


^ | ^ 

.o 

• • • • * 

***••••••••••••••••••••••••*** 

Kamu telah mempelajari perangkat jaringan dan koneksi Internet. 
Manfaat apa yang kamu dapatkan dengan mempelajari materi tersebut? 
Apakah kamu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? 
Coba ambil salah satu materi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari- 
hari. 



60 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




















o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Sekumpulan komputer individu yang dihubung-hubungkan dengan 
menggunakan protokol Transmission Control Protocol!Internet Protocol 
(TCP/IP) disebut.... 

a. Internet 

b. Intranet 

c. jaringan komputer 

d. personal computer 

2. Jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, misalnya 
antarpulau, negara, benua, bahkan ke luarangkasa adalah .... 

a. jaringan LAN 

b. jaringan MAN 

c. jaringan WAN 

d. interjaringan 

3. Jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh jaringan MAN adalah .... 

a. 10 km 

b. 20 km 

c. 40 km 

d. 80 km 

4. Berikut ini adalah keuntungan jaringan LAN, kecuali .... 

a. pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client ( printer sharing) 

b. server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor 
cabang 

c. proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat 

d. resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil 
sekali 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


61 











5. Gambar di bawah ini adalah .... 



a. skema jaringan LAN 

b. skema jaringan MAN 

c. skema jaringan WAN 

d. skema interjaringan 

6. Berikut ini adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat 
sambungan Internet dengan dial up connection, kecuali .... 

a. unit komputer 

b. modem 

c. jaringan telepon 

d. router 


7. Fungsi dari perangkat router adalah .... 

a. mengatur lalu lintas komunikasi data 

b. mengubah data analog menjadi data digital 

c. menerima gelombang data dari jaringan Internet 

d. memancarkan gelombang data dari komputer 


8. Perhatikan gambar berikut ini! 


INTERNET 


Jalur telepon 


n-c 

Modem Router 



62 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



























Gambar di atas adalah .... 

a. skema dial up connection 

b. skema hubungan leased line 

c. skema hubungan wireless 

d. skema hubungan VSAT 

9. Perangkat yang berfungsi untuk menerima gelombang data dari jaringan 
Internet dan memancarkan gelombang data dari komputer adalah .... 



10. User name yang digunakan untuk membuat pengaturan sambungan 
dengan dial up connection adalah .... 

a. telkom@net 

b. telkom@instant 

c. telkomnet@instant 

d. telkom@net.instant 


Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


63 














B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang gambar-gambar berikut ini! 





64 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



















































2. Jelaskan jenis-jenis sambungan komputer dengan Internet! Tuliskan 
perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat sambungan tersebut! 

3. Jelaskan fungsi dari perangkat keras berikut ini: 
a. 


b. 


c. 


4. Bagaimanakah cara membuat pengaturan agar komputer dapat menjalin 
koneksi dengan Internet? Jelaskan dengan singkat! 

5. Bagaimanakah cara membuat sambungan ke Internet melalui dial up 
connection ? 

6. Bagaimanakah cara yang tepat untuk membuat hubungan wireless 
agar berjalan dengan baik? Jelaskan faktor-faktor yang harus 
diperhatikannya! 

7. Apa saja keuntungan dari jaringan komputer lokal (LAN)? 

8. Berikan salah satu contoh jaringan MAN yang ada di daerahmu! 

9. Jelaskan jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya! 

10. Gambarkan topologi jaringan komputer yang kamu ketahui! 

C. Ikutilah petunjuk berikut ini. 

Susunlah perangkat berikut ini sehingga dapat digunakan untuk membuat 

koneksi Internet dengan jenis hubungan sebagai berikut: 

1. Hubungan dial up. 

2. Hubungan leased line. 

3. Hubungan wireless. 



Bab 2 | Perangkat Jaringan dan Koneksi Internet 


65 

















Catatan: semua perangkat tidak harus digunakan, tergantung jenis hubungan 
yang akan dibuat. 



66 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

















Uji Kompetensi Semester 1 




A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Internet merupakan singkatan dari.... 

a. International Network 

b. Interconnection Network 

c. Integration Network 

d. Internal Network 

2. Pengertian Internet secara umum (menurut bahasa) adalah .... 

a. kumpulan jaringan komputer yang tidak saling terhubung, tetapi 
dapat bekerja sebagai suatu sistem 

b. kumpulan jaringan komputer dari seluruh dunia yang bekerja 
sebagai suatu sistem dalam jaringan 

c. suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan 
seluruh jaringan komputer yang ada di dunia ini 

d. kumpulan jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai 
suatu sistem 

3. Internet sudah digunakan sejak .... 


a. 

1990 

b. 

1980 

c. 

1970 

d. 

1960 


4. Berikut ini adalah penjelasan yang berhubungan dengan Intranet, kecuali 

a. tidak dapat terkoneksi ke Internet sehingga tidak dapat bertukar 
informasi dan data dengan jaringan Intranet lainnya 

b. kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat 
lunak Internet dan protokol TCP/IP atau HTTP 

c. merupakan jaringan Internet yang hanya dimiliki oleh kelompok 
atau perusahaan tertentu dan tidak dapat diakses oleh orang lain 

d. memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh Internet 


Uji Kompetensi Semester 1 


67 














5. Jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi lain melalui 
Internet disebut.... 

a. world wide web 

b. web 

c. web site 

d. web page 

6. Pengertian dari download adalah .... 

a. pengambilan data atau informasi dari sebuah web site untuk 
ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna 

b. pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna ke suatu 
web site 

c. aplikasi di intenet yang dipakai untuk menjelajah dunia Internet 

d. surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui Internet 

7. Penggunaan sistem DNS ( Domain Name Service) pada Internet mulai 
dikembangkan pada .... 

a. 1992 

b. 1994 

c. 1982 

d. 1984 

8. Berikut ini adalah keunggulan Internet, kecuali .... 

a. jangkauannya bersifat umum, tidak mengenal tempat, waktu, dan 
jalur birokrasi 

b. adanya penyebaran virus komputer melalui Internet 

c. aksesnya tidak dibatasi oleh waktu karena selalu online selama 24 
jam dalam sehari 

d. komunikasi dengan pengguna lain yang berada di tempat yang jauh 
menjadi lebih interaktif dan fleksibel 

9. Suatu forum atau kelompok diskusi di Internet yang dapat saling bertukar 
informasi antarsesama anggota disebut.... 

a. chatting 

b. search engine 

c. mailing list 

d. Universal Resource Locator 


68 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










10. Satuan kecepatan akses internet adalah .... 

a. kilobits 

b. kilobits per second 

c. meter per second 

d. megabits per meter 

11. Sekumpulan komputer individu yang dihubung-hubungkan dengan 
menggunakan protokol Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP) disebut.... 

a. jaringan komputer 

b. personal computer 

c. Internet 

d. Intranet 

12. Jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh jaringan MAN adalah .... 

a. 80 km c. 10 km 

b. 40 km d. 5 km 

13. Jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, misalnya 
antarpulau, negara, benua, bahkan ke luarangkasa adalah .... 

a. jaringan LAN 

b. jaringan MAN 

c. jaringan WAN 

d. interjaringan 

14. Berikut ini adalah keuntungan jaringan LAN, kecuali .... 

a. pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client ( printer 
sharing) 

b. proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat 

c. resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil 
sekali 

d. server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor 
cabang 

5. Gambar di samping adalah .... 

a. skema jaringan LAN 

b. skema jaringan MAN 

c. skema jaringan WAN 

d. skema interjaringan 



Uji Kompetensi Semester 1 


69 












16. Fungsi dari perangkat router adalah .... 

a. mengubah data analog menjadi data digital 

b. mengatur lalu lintas komunikasi data 

c. menerima gelombang data dari jaringan Internet 

d. memancarkan gelombang data dari komputer 

17. Perhatikan gambar berikut ini! 



Gambar di atas adalah .... 

a. skema dial up connection 

b. skema hubungan leased line 

c. skema hubungan wireless 

d. skema hubungan VSAT 

18. Berikut ini adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat 
sambungan Internet dengan dial up connection, kecuali .... 

a. unit komputer 

b. modem 

c. jaringan telepon 

d. router 


19. Perangkat yang berfungsi untuk menerima gelombang data dari jaringan 
Internet dan memancarkan gelombang data dari komputer adalah .... 




Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 























20. User name yang digunakan untuk membuat pengaturan sambungan 
dengan dial up connection adalah .... 

a. telkom@net 

b. telkom@instant 

c. telkomnet@instant 

d. telkom@net. instant 


B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan jenis-jenis sambungan komputer dengan Internet! Tuliskan 
perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat sambungan tersebut! 

2. Jelaskan fungsi dari perangkat keras berikut ini: 



3. Bagaimanakah cara membuat sambungan ke Internet melalui dial up 
connection ? 

4. Jelaskan pengertian Internet dan Intranet! Apa perbedaannya? 

5. Ceritakanlah apa yang kamu ketahui tentang istilah berikut ini: 

a. world wide web 

b. web site 

c. e-mail 

d. mailing list 

e. chatting 

6. Apa saja keunggulan dan kelemahan Internet yang dapat kamu 
rasakan? 

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan komputer! Tuliskan jenis- 
jenis jaringan komputer berdasarkan kriterianya! 


Uji Kompetensi Semester 1 


71 













8. Apa keuntungan dari jaringan komputer lokal (Local Area Network )? 

9. Tuliskan perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat sambungan 
dial up connection ! Jelaskan fungsi dari masing-masing perangkat keras 
tersebut! 

10. Bagaimanakah cara membuat pengaturan agar komputer dapat menjalin 
koneksi dengan Internet? Jelaskan dengan singkat! 


72 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












* J 



Akses Internet 

. 1MR HI 1 ^1.^. 

T iT iiiuiiiiiiiininiiiniiniiiiiniim^ T: "f r isWi' l 

m ■MMr Oaaa>» 



Gambar 3.1 Mengakses Internet di laboratorium komputer sekolah 


Internet menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk 
berbagaikeperluan,sepertimencariinformasi,berkomunikasi,dansebagainya. 
Kamu dapat menikmati fasilitas tersebut dengan cara mengakses Internet. 
Untuk mengakses Internet diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak 
tertentu. Pada bab sebelumnya, kamu telah mempelajari perangkat keras 
yang diperlukan untuk mengakses Internet. Bagaimana dengan perangkat 
lunaknya? Perangkat lunak apa saja yang dapat digunakan untuk mengakses 
Internet? Bagaimana cara mengakses halaman web? Apa yang dimaksud 
dengan search engine pada Internet? Fasilitas apa saja yang ada di Internet? 
Ayo temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi 
perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet, mendemonstrasi- 
kan akses internet sesuai dengan prosedur, mengidentifikasi search engine 
yang ada di Internet, dan mengidentifikasi beberapa layanan informasi yang 
ada di Internet. 



















Kata Kunci _ 

Browser, download manager, Mozilla Firefox, bookmark, address, 
search engine, e-mail, mail ling list, chatting, file transfer protokol, telnet, 
teleconference 

























































A. Perangkat Lunak untuk Mengakses Internet 

Pada dasarnya, Internet berisikan berbagai macam informasi yang 
disajikan dalam suatu website. Untuk dapat mengakses website tersebut, 
kamu membutuhkan browser (perangkat lunak yang digunakan untuk 
mengakses Internet). Ada beberapa browser yang dapat digunakan untuk 
mengakses Internet, di antaranya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera, Google Chrome, dan Netscape Navigator. Browser yang paling banyak 
digunakan saat ini adalah Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Berikut ini 
adalah penjelasan tentang browser tersebut. 


1. Internet Explorer 

Internet Explorer merupakan browser bawaan dari sistem operasi 
Windows. Saat ini, Internet exploler sudah mengeluarkan berbagai versi. 
Versi yang terakhir saat ini adalah Internet Explorer versi 8. Hasil survey 
yang dilakukan oleh perusahaan WebSideStory sebagai penganalisa web, 
menunjukkan bahwa pengguna Internet Explorer saat ini mencapai 93,7%. 
Oleh karena itu, Internet Explorer dinyatakan sebagai browser yang paling 
banyak digunakan oleh para pengakses Internet. 




Gambar 3.2 Tampilan Google pada Internet Explorer 


Bab 3 | Akses Internet 


75 









































Internet Explorer banyak digunakan oleh para pengakses Internet untuk 
melakukan browsing karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti berikut: 

1) Internet Explorer tidak memerlukan memori komputer yang terlalu 
besar sehingga tidak menghambat alur kerja program lain yang sedang 
berjalan secara bersamaan dengan program Internet Explorer. 

2) Jika komputer menggunakan sistem operasi Windows, Internet 
Explorer sudah secara otomatis terinstal. Oleh karena itu, tidak perlu 
menginstalnya terlebih dahulu. 

3) Internet Explorer sudah terintegrasi dengan Microsoft Outlook ataupun 
Outlook Express sehingga lebih memudahkan untuk mengirim dan 
membaca e-mail. 

Selain memiliki kelebihan, Internet Explorer juga memiliki beberapa 
kekurangan, di antaranya adalah: 

1) Ukuran aplikasinya besar, dapat mencapai 80 Mb. 

2) Belum terintegrasi dengan berbagai perangkat lunak download manager, 
seperti Internet Download Manager, Flash Got, Free Download Manager, 
dan lain sebagainya. 

3) Fitur-fiturnya masih sedikit jika dibandingkan dengan Mozilla Firefox. 

4) Kecepatan dalam melakukan browsing masih lebih lambat jika 
dibandingkan dengan Mozilla Firefox. 

5) Hanya dapat digunakan pada komputer yang menggunakan sistem 
operasi Windows, sedangkan pada sistem operasi Linux dan Mac tidak 
bisa menggunakannya. 

2. Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox (aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat 
dikenal sebagai Mozilla Firebird) adalah penjelajah web antarplatform gratis yang 
dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Mozilla Firefox 
sekarang telah sampai ke versi 3.0.8. 

Kelebihan dari Mozilla Firefox adalah: 

1) Ukuran aplikasi yang relatif lebih kecil, yaitu sekitar 7,3 Mb. 

2) Mendukung berbagai jenis jalan pintas untuk aksi, baik yang berupa 
tombol pintas, misalnya Ctrl + T untuk membuka tab baru, maupun 
gerakan mouse pintas (mouse gesture), misalnya menekan tombol kanan 
mouse sambil menggeser mouse ke kiri menuju halaman sebelumnya. 

3) Memiliki fitur organisasi bookmark yang mampu mengorganisasi 
beberapa tab sekaligus. 

4) Fiturnya lebih banyak dari Internet Explorer. 


76 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










5. Tampilan browser dapat dikostumisasi menggunakan skin. 

6. Tampilan halaman yang lebih luas dan area toolbar lebih ringkas. 

7. Kecepatan aksesnya lebih cepat daripada Internet Explorer. 

Mozilla Firefox juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah: 

1) Tidak terintegrasi dengan Microsoft Outlook ataupun Outlook Express. 

2) Memakan banyak memori komputer sehingga sering mengganggu proses 
dari program lain yang berjalan bersamaan dengan Mozilla Firefox. 

3) Harus diinstal terlebih dahulu, tidak otomatis seperti halnya Internet 
Explorer yang terinstal bersama dengan sistem operasi Windows. 



Gambar 3.3 Tampilan Google pada Mozilla Firefox 


Kegiatanmu 




Carilah informasi dari berbagai sumber tentang perangkat lunak 
yang dapat digunakan untuk mengakses Internet! Menurutmu, 
apa kekurangan dan kelebihan dari perangkat lunak tersebut jika 
dibandingkan dengan perangkat lunak yang lainnya? Diskusikanlah 
bersama teman sekelompokmu. Kemudian, presentasikan hasilnya 
di depan teman-temanmu yang lain sehingga dapat saling bertukar 
informasi. 



Bab 3 | Akses Internet 


77 






























B. Mengakses Halaman Web 

Jika komputermu telah terhubung ke Internet, kamu dapat mengakses 
halaman web tertentu. Bagaimanakah cara mengakses halaman web? Ayo 
perhatikan contoh berikut ini, kemudian coba kamu ikuti langkah-langkahnya 
untuk meningkatkan keterampilan teknismu dalam mengakses halaman 
web. 



Contoh 


Mengakses halaman web 

1) Buatlah sambungan dengan Internet, misalnya dengan dial up 
connection. 

2) Aktifkan program aplikasi (browser) yang akan dipakai, misalnya 
Internet Explorer. Carilah ikon atau shortcut Internet Explorer pada 
desktop atau taskbar untuk mengaktifkannya. 


-e 

<b 

c 

<b 

Cl 

ic 

0) 

§ 


<D 

.Q 

E 

3 

CO 



Internet 

Internet Explorer 


Gambar 3.4 Ikon dan shortcut Internet Explorer 

3) Tuliskan alamat http://www.vahoo.com pada Address, kemudian 
klik tombol (_j (Go) atau tekan Enter. 


H Google - Microsoft Internet Explorer 



He Edit View Favorites Tools 

Help 


* 

1 \ w ' *• / 

J' Search Favorites 

* v 0 * i_J £1 




V Qgo 



•e 

<b 

c 

CD 

CL 

_<b 

5 


<D 

J3 

E 

3 

CO 


Web Gambar Gruo Buku Blog Gmail selenakapnva i 



iGooqle | Masuk 



Penelusuran Lamutan 


| Telusun dengan Google | Saya Lagi Beruntung ^ Tj. 1 - 1 . . 


Telusuri: ® web O laman dari Indonesia 

Google.co.id tersedia dalam: English Boso Jowo 

Program Periklanan - Serba-serbi Google - Google.com in English 

©2009 Google 


4) 


J0 Internet 


Gambar 3.5 Menuliskan alamat web 


78 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


















































4) Setelah itu akan muncul tampilan alamat yang dituju, situs Yahoo. 


CD 

c 

CD 

Q. 

jd 


<D 

n 

E 

3 

CO 


| ” Yahoo! - Microsoft internet Explorer [» ] ' □ ] | 

Fte Ed* View Favorites Tools Help 

I Z\ Search Favorites jv] ▼ 

Address <£) http://www.yahoo.com/ 30 Go 

* v I Search Web * - ($ C^jl My Web ” £3 Mad 


» 


» 


» 


Yahoo! T A 




& 



V V XA ■ ■» » m. m m 

^ - • t> 

Finance I’ Music I’ Autos I w Mail 

Select category: Images | Video Audio | Directory | Local | News Shopping 

Search the Web: 


m 

My Y 


Yahoo! Searcl 


Yahoo! Aniwen: Ask a question | Answer questions 

Yahoo! Finance Tax Center • Are you a late filer? Find help here Tax Day is April 1 

Free mail: Si gn Up ~ <5 


> Check your mail status: Si gn In 


360* 

Autos 

Finance 

Games 


Horoscopes 

HotJobs 

Kids 

Local 


Movies 
Music 
My Yahoo! 
News 


Real Estate 
Shopping 
Sports 
Travel 


-r ^ 

7 ST'S 

tv 


G3 ^ 

!LJ THE TURf 

* "_ 

3QCHARGED 

1 


Groups 

Maps 

Personals Yellow Pages 

Visit Satum.com v 

< 1 _ 



_ > 

m 



J0 Internet 


Gambar 3.6 Tampilan Yahoo 


Kegiatanmu T 

Tuliskan alamat-alamat berikut ini pada Address, kemudian tekan Enter. 

a. www.ilmukomputer.com 

b. www.kompas.com 

c. www.republika.com 

d. www.detik.com 

e. www.depdiknas.ao.id 

f. www.depaa.go.id 

g. www.astaaa.com 

h. www.boleh.com 




Dalam mengakses halaman web, kamu perlu mengenal komponen atau 
ikon pada browser dan fungsinya. Berikut ini adalah komponen yang ada 
pada Internet Explorer. 


Bab 3 | Akses Internet 


79 












































Tabel 3.1 Komponen pada Internet Explorer dan Fungsinya 


No. 

Ikon 

Nama 

Fungsi 

1. 

Qfiack * 

Back 

Menuju ke halaman yang 
sebelumnya diakses 

2. 

© 

Forward 

Mengembalikan penjelajahan 
sebelum fungsi “Back” 
digunakan 

3. 

[“) 

Stop 

Menghentikan proses loading 
sebuah web site 

4. 

Zj 

Refresh 

Melakukan loading kembali dari 
awal 

5. 

ft 

Home 

Untuk kembali ke home page 
yang pertama (tampilan awal) 

6. 

Search 

Search 

Menampilkan jendela pencarian 
yang berguna untuk membantu 
proses pencarian di Internet 

7. 

v y Favontes 

Favorites 

Menampilkan jendela favourite 
yang berisi alamat situs-situs. 
Analoginya seperti buku telepon 

8. 

e> 

History 

Menampilkan jendela yang 
berisi daftar halaman yang telah 
diakses 

9. 

nv<} ▼ 

Mail 

Membaca e-mail, mengirim 
e-mail, dan membaca berita 

10. 


Print 

Mencetak halaman web yang 
sedang ditampilkan 

11. 


Word Editing 

Mengubah tampilan web 
menjadi format Microsoft Word 

12. 

0go 

Go To 

Menuju web site sesuai dengan 
alamat yang telah ditulis 

13. 

Adtfress 4] http://www.yahoo.com v 

Address 

Space untuk menuliskan alamat 
web site 


80 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
































Sumber: Koleksi penerbit 


Kegiatanmu 



Amatilah tampilan jendela Internet Explorer. Coba kamu temukan 
komponen-komponen yang ada pada jendela Internet Explorer, 
kemudian kamu gunakan komponen-komponen tersebut untuk 
mengetahui fungsinya. Catat hasil kegiatanmu, kemudian diskusikan 
dengan teman sekelompokmu. 


C. Mengenal Mesin Pencari (Search Engine) 

Mesin pencari (search engine) merupakan situs tertentu yang dirancang 
khusus untuk menemukan alamat web site atau artikel berdasarkan kata kunci 
yang diinginkan oleh pencari informasi. Sekarang, sudah banyak situs yang 
menyediakan mesin pencari (search engine) untuk memberikan pelayanan 
yang memuaskan bagi para pengunjung situs tersebut. Berikut ini adalah 
beberapa jenis mesin pencari (search engine) yang tersedia di Internet. 

1. Mesin Pencari Google 

Google merupakan mesin pencari yang sangat terkenal dan banyak 
digunakan oleh banyak orang. Alamat web site Google adalah htto://www. 
gooale.com untuk layanan dalam bahasa Inggris atau http://www.aooale. 
co.id untuk layanan dalam bahasa Indonesia. 



Gambar3.7 Mesin pencari Google 


Bab 3 | Akses Internet 


81 

















































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


2. Mesin Pencari Altavista 


Altavista merupakan salah satu mesin pencari terbesar yang mampu 
menampilkan informasi dari basis data situs lain. Mesin pencari Altavista 
dapat diakses pada alamat http://www.altavista.com . 



Gambar 3.8 Mesin pencari Altavista 


3. Mesin Pencari Excite 


Mesin pencari Excite dapat diakses di alamat http://www.excite. 
com. Excite merupakan salah satu mesin pencari yang mampu 
menampilkan informasi berupa web, gambar, berita, audio, dan video. 


3 'j-p' ] ■ i:iv- Mh:rai£h hirf-n'-n I 


th fcdt ,'w, Irak Htafc 

■ K £ , trUrirx & 

Jtj IWp-Jftm* 




J - 


excite. 


>»i u Hi ■■■’ v "JII l> ■ 



- ry^K . v ■ . ; liene ► , r 


My L ih>i:«Nk kin H ^ . j. . ■ -. h»: 


% ttll 

®W *6 C 1 ***-! C'Mi-t DMA C _ 

Hi* VVil: | Ituth | MSmWiI 

vmywPM? i wHH>wr 

SlUriiWJIdihl flHHI Lln4l 

M Tmv <1 fiur* 

fiuj.M E aunhaai 

'.nwii FiiEUAi 

»-«lftp IdlUl 

tjkiuJijtft <im 

*:--iii*'in*i i Hajim 

Gambar 3.9 Mesin pencari Excite 


4. Mesin Pencari Yahoo 

Mesin pencari Yahoo dapat diakses di alamat http://www.vahoo. com 
untuk layanan dalam bahasa Inggris dan http://www.vahoo.co.id untuk 
layanan dalam bahasa Indonesia. 


Hj'HL'ia 

Mowtan , 

SdltHfllU 

SLUi-i’’ 


82 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

































































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


3 Yahoa! Indonesia Wierajoft IdlarnM Fjfploraf 


fit Edt Www F**<k*es Tosh Hrfp 

0^ - ® ’ 0 [gj] ffc />S«rdi 0 ( 

3-£fc & ■ □ it * 4 


A;y'tfi- cj httpiftid-YltaQ'Conf 


'r 0 Go Links " 


Dapatkin Y 1 toolbar | '■lulu donq tn Vahso 1 Indoncsi,* 


I im' fax I: Lo-bih In-pat, Le-bih Am .i n. IJ.ip. it Disesu nikan d,in Gratis 



Ir^oorrESlA 

Web Gambar Video Baida 


Carl: 


yahap.Ea.id 


Semua Wab 

Jakarta a A 3 ft - 7 ft Fetfuary 1 i , 2009 £*!□□□□□ n B) 


Gambar 3.10 Mesin pencari Yahoo 


5. Mesin Pencari Scirus 

Scirus adalah mesin pencari khusus untuk ilmu pengetahuan. Scirus 
menambahkan sidebar yang menyaring hasil-hasil pencarian untuk akurasi 
maksimal. Scirus memberikan rekomendasi pencarian, kemampuan untuk 
melakukan pencarian di situs lain yang berhubungan dengan kata kunci, dan 
kemampuan untuk menyimpan, email, atau melakukan export situs. Fitur lain 
yang sangat berguna adalah pencarian file berdasarkan tipe, seperti HTML, 
PDF, Word, PS, PPT, dan TeX. Alamat situsnya adalah http://scirus.com . 


3 Sfiiirtis • Ili r SiL.-icillifle tnrnrIiliaJiOci ItUiUnnil liplPNif 


lir-w rof«f*E3 

- J «' 'j / 

1C7’ *H 


kh 






V 


$ Sfl-Jf - fpf rfcfr-»ton 


pDcuritnwitb i^[ki(M(fcsriIE« 2£]Ma( - ^Messenger* ' rjlGow - BooKwki- 

+ Ta^ 4 >jh 7 flb 


□ 


* * ‘ 

O' * 


scirus 

forscienkfic inform Hliormnly 


Advanced March "VEm wn, f 

| jjaarch | 


StlfUS is the most ramoranansiye scientific research toa« on the web. With over 4ti0 million scientific items indraed at last 
count, ft allows researchers to search for not pnfv journal content but also scientists' homepages, courseware, pre-pnnt 
sfrrver mcrtiWialj patents end institutional repository arid website information. 

• fr^-ert 'jKirX'I^Tn-t fcrQwfertrtQ shun -in ■;yr>M:u rnr rim, 509r-.Tir :i ;: ■jornmuflfty 


La itcStte enrtfisNr-wScientist 


Downloads Submit website Scirys roy.'sletto' ^clo Library partner; ior-ta-a y s 
Gbflyt MS AQ-isory board Privacy policy Term? & Conditions Newsroom 

Powere d by else* *er 2GD9 


y, l-cte £ lntanEt 

Gambar 3.11 Mesin pencari Scirus 


Bab 3 | Akses Internet 


83 


























































Sumber: Koleksi penerbit 


6. Mesin Pencari FinQoo 

FinQoo adalah sebuah mesin pencari META tag. Walaupun mirip dengan 
Yahoo dan Google, FinQoo menambahkan tipe pencarian ini ke dalam mesin 
pencari yang lebih baru. Salah satu fitur yang dimiliki oleh FinQoo adalah 
“Quick View” untuk menampilkan situs hasil pencarian dalam halaman yang 
sama. Alamat situsnya adalah http://finaoo.com . 


3 rinQoo.com Ciet your search fast. Microsoft Internet fxplorcr 


1 

fie £<k Vtow Fanxtes Tools 

M* 




SMrsh ^ 

tJ £) ft :£ 


^htg>://fnoc».co««/ 



» 04) " • 

Trr - n* 

* Pvuhii WaL /-i Daoatten IE8 1 J Anti-Spy- 

EL'Mal * ^r«wserger- Qaoswc»s * tjlGomr - [$> Bookmarks- 

« O’ 9 
□ 

Q Fngoo.cean-Get rose mrtfif... 

+ Taroban Tab 




Next generation meta search engine 

the next generation Meto Search Engine 



O Wnb • News • Images • VVJee? • Audio • Shpppirxi 


| Make FinQoo your S\&\ pago? ) 

It icff I Eirvfroo D»»<torv | Download F.t 


■CyhfM 2QC*6 • 2009 bv Cnnipinv »••• nrjhty 'vtif'vvt 

H<vch»r>q | 

© 2005 FinQoo' | The |>itg 


Free Mar keting Lm untfl High Ranking Keywords HSBC NRE Account 

Register And Start Marking Money' Fmd Common Keywords Between Conveniently Manage Rupee 

Internet And Social Media MarkeOng High Rankers. Fnd them a Join the Payments Using Yout Overseas 

»vMh*««t*,cam Club. Earning Apply' 

»«».X«va'OraCounriT'0>m.^f*o/ Mi&C ■Ci'.InlKI! | 

Aoaay Google 


ji^Oone 


£ IrVonot 


Gambar 3.12 Mesin pencari FinQoo 


7. Mesin Pencari Alltheweb 

Alltheweb dapat digunakan untuk mencari informasi di situs-situs 
internet. Selain itu, Alltheweb juga dilengkapi dengan kemampuan mencari 
informasi berupa gambar video, MP3, dan file FTP. Alamatnya adalah http:// 
www.alltheweb.com . 

Dalam proses penyimpanan ke dalam database, search engine ini 
mampu melakukan pengideksan terhadap satu halaman penuh, berbeda 
dengan Google yang hanya mampu mengindeks sebesar 110 Kb pertama 
dari halaman sebuah situs. Meskipun demikian, Alltheweb tidak mampu 
mencari file-file PDF dan tidak pula menyediakan fasilitas sebuah situs. 


84 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

























Sumber: Koleksi penerbit 


E Si* 


H AltriieWcIi.CflrH . litrerriL'C 1 ipi u i c: i 


ftSs Ed* View fovmtes Teds ?“lelp 

QftKk - Q ■ [*] ^ pSMfd! ^ (3- ^ E " y @ ffli $ 

h/t tc; {fyntn^ afchawBb ..t wnf 


Y/ t n* | _ ^OTHfW 1 Web ■ Dapadun ]E8 lfpAnb-5ftf' T ' ^Mohwto™^ Q Aravwis T y Same ■ Bodma'ks T 

Po Allhtf#eb.Cj«t» " + TanliMi Tat- 


* 


[3 (»? - ■*■i * ^ - 





illiheuueb 

* Q O find ft a El o° • 



Make ^JHheWeb VI y Honr-v Pag s 
PrMacy Policy :; Submil gfce :: Aboul Us :: llaljg 


Owyrqtl & 2007 V0Y0 he fit rflts rewwsd 


^ [fitefret 

Gambar3.13 Mesin pencari Alltheweb 





Carilah informasi dari berbagai sumber tentang mesin pencari (search 
engine) lain yang ada di Internet! Temukan alamat situs mesin pencari 
(search engine) tersebut, kemudian coba kamu akses bersama 
temanmu! Apa kelebihan dan kekurangan search engine yang kamu 
temukan tersebut? Menurutmu, mesin pencari (search engine) manakah 
yang lebih mudah untuk digunakan dan hasilnya lebih memuaskan? 
Diskusikanlah bersama teman sekelompokmu! 


V_ 


D. Layanan Internet 

Internet menghubungkan kita dengan dunia melalui komputer. Kamu 
dapat mengakses informasi yang ada di Internet dan kamu pun dapat diakses 
oleh seluruh komunitas di Internet. Banyak kemudahan yang dapat diperoleh 
dari Internet melalui berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya. Fasilitas- 
fasilitas yang ada di Internet adalah sebagai berikut. 


Bab 3 | Akses Internet 


85 







































1. E-mail (Surat Elektronik) 

Secara manual, kamu mengirim surat kepada orang lain melalui Kantor 
Pos dengan menyertakan ongkos dalam bentuk perangko. Pengirimannya 
memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi daerah yang dituju letaknya 
jauh. Jika waktu pengirimannya ingin lebih cepat, ongkos yang dikeluarkan 
harus lebih besar. 

Fasilitas e-mail adalah fasilitas untuk mengirim dan menerima pesan. 
Jika dianalogikan, e-mail memiliki fungsi yang sama dengan pengiriman surat 
melalui Kantor Pos. Tetapi, terdapat beberapa perbedaan antara mengirim 
surat melalui e-mail dengan mengirim surat melalui Kantor Pos, di antaranya 
adalah sebagai berikut: 

a) Jumlah lembar kertas surat yang akan dikirimkan tidak terbatas karena 
diukur dengan ukuran ruang dalam penyimpan (bytes). Kamu dapat 
mengirim ratusan bahkan ribuan lembar surat melalui e-mail. Coba kamu 
bayangkan jika harus mengirim surat ribuan lembar melalui Kantor Pos. 
Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya 
pengirimannya. Oleh karena itu, mengirim surat melalui e-mail akan 
lebih praktis dan efisien. 

b) Pengiriman pesan atau surat melalui e-mail dapat dilakukan ke banyak 
orang sekaligus. 

c) Pengiriman pesan atau surat melaui e-mail akan mempercepat waktu 
pengiriman. Jika harus menempuh perjalanan ratusan kilometer 
antarpulau, maka pengiriman melalui e-mail akan lebih efektif dan 
efisien. 

d) Pengiriman melalui e-mail tidak dipengaruhi keadaan cuaca. Selama 
jaringannya masih baik, pesan akan sampai dengan semestinya. 


o 
o 

d 

O) 
o 
o 
O) 

d 

O) 

CD 

s 

LI 
(D 
■Q 

E 

3 
CO 

Gambar 3.14 Mengirim surat melalui kantor pos 



86 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



















2. Mailing List (Milis) 

Beberapa orang yang memiliki hobi atau profesi yang sama dapat 
berkumpul membentuk sebuah kelompok yang dinamakan mailing list. Jika 
diartikan, mailing list merupakan kumpulan atau daftar (list) orang-orang 
yang memiliki kegemaran atau profesi yang sama. Misalnya, beberapa orang 
siswa yang gemar olahraga dapat membuat milis ’’Siswa Olahraga”, siswa 
yang gemar komputer dapat membuat milis "Siswa Komputer, guru-guru 
dapat membuat milis "Guru”, dan sebagainya. 

Pesan yang sampai kepada seorang anggota milis akan disebarkan 
secara otomatis kepada anggota milis lainnya. Demikian pula pesan yang 
dikirim oleh seorang milis akan disebarkan secara otomatis ke anggota 
milis yang lainnya. Oleh karena itu, untuk membangun kebersamaan dan 
kerjasama sangat baik jika difasilitasi dengan milis. 


Apa itu Mailing List? 

Mailing list adalah group diskusi yang ada di Internet, dimana 
setiap orang dapat berlangganan dan berpartisipasi di dalamnya. 
Kamu dapat membaca mail orang lain dan kemudian mengirimkan 
balasannya. Secara sederhana, mailing list adalah sebuah daftar alamat 
e-mail orang-orang yang mempunyai kesukaan atau kepentingan yang 
sama. 

Jika seseorang mengirimkan e-mail ke salah satu anggotanya, 
maka akan dikirimkan ke semua orang yang terdapat di dalam daftar. 
Selain itu, setiap kali kita atau orang lain membalas sebuah e-mail, 
e-mail tersebut akan didistribusikan ke setiap mail box masing-masing 
orang yang ada di dalam daftar. Semua proses ini diatur oleh sebuah 
program yang dinamakan Mailing List Manager (MLM’S) atau Mail 
Servers. 

Beberapa tips dalam menggunakan mailing list adalah: 

1. Subscribe satu atau dua mailing list terlebih dahulu, kemudian 
lihat banyaknya e-mail yang kamu terima, setelah itu baru kamu 
subscribe mailing list yang lain. 

2. Simpan dan baca instruksi-instruksi yang diberikan setelah kamu 
subscribe ke salah satu mailing list. 

3. Matikan ( unsubscribe) mailing list yang kamu ikuti pada saat 
berlibur, dan subscribe kembali setelah selesai berlibur. Jika tidak, 
maka akan banyak menimbulkan beratus-ratus e-mail masuk 
setiap harinya dan menumpuk pada mailbox. 



Bab 3 | Akses Internet 


87 























Sumber: Image.google.co.id Sumber: Image.google.co.id 


3. Chatting 

Kata dasar chatting adalah chat, artinya berbincang atau ngobrol. Dalam 
fasilitas chatting, kamu dapat berkomunikasi langsung secara tertulis dengan 
orang lain yang sama-sama sedang online di Internet. 

Chatting merupakan sarana yang murah bagi para pengakses untuk 
berkomunikasi secara tekstual. Jadi, pengguna Internet dapat berkomunikasi 
melalui tulisan. Kemudian, rekan pengguna yang lain akan membalas dalam 
bentuk tertulis pula. Memang ada sedikit kekakuan dibandingkan percakapan 
langsung lewat telepon. Namun, bagi pengguna yang sudah biasa, chatting 
menjadi kegiatan yang mengasyikkan. 



Gambar 3.15 Menggunakan fasilitas chatting 


Perkembangan teknologi komputer dan jaringan telah melahirkan 
kemampuan chatting yang disertai suara (sound). Komunikasi lisan melaui 
chatting sama dengan komunikasi melalui pesawat telepon. Bagi para 
pengguna yang telah melengkapi perangkat komputernya dengan fasilitas 
Web Cam, mereka dapat melakukan chatting dengan melihat wajah rekan 
yang diajak bercakap-cakap. 



Gambar 3.16 Chatting dengan tambahan fasilitas Web Cam 


88 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












Sumber: www.sripoku.com 


4. File Transfer Protocol (FTP) 

Melalui Internet, kamu juga dapat mengirimkan berkas (file) yang berisi 
tulisan, gambar, animasi, musik, atau game kepada temanmu. Ini dapat 
dilakukan karena Internet menyediakan fasilitas layanan berupa File Transfer 
Protocol (FTP). Fasilitas FTP ini memungkinkan pengguna untuk menyalin file 
secara elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam Internet. 
Layanan FTP paling banyak digunakan untuk lalu lintas file, khususnya bagi 
perusahaan dan organisasi atau perseorangan, yang akan mengirimkan 
surat lamaran kerja atau mengirimkan file kepada rekan-rekannya. 

5. Telnet 

Fasilitas Telnet memungkinkan kamu untuk mengakses sebuah komputer 
dalam jaringan Internet seperti layaknya kamu bekerja pada komputer kamu 
sendiri. Misalnya, seseorang yang berada di Bandung akan memperbaiki 
naskah yang ada di sebuah komputer di Kalimantan. Maka, ia tidak perlu pergi 
ke Kalimantan, atau ia tidak perlu meminta dikirim filenya. Dengan fasilitas 
Telnet, ia dapat mengakses komputer yang ada di Kalimantan tersebut dan 
langsung memperbaiki naskah yang dimaksud. Orang yang akan mengakses 
harus memiliki alamat IP, user ID, dan password dari komputer rekannya 
agar dapat mengakses secara langsung. Melalui fasilitas Telnet, pengakses 
dapat secara langsung bertukar file yang berisi tulisan, gambar, film, lagu, 
atau game. 

6. Teleconference (Konferensi Jarak Jauh) 

Aplikasi chatting terus dikembangkan sampai tercipta voice chat, yang 
kemudian menjadi teleconference. Caranya adalah dengan menambahkan 
sound card, termasuk VoIP blaster untuk mengompres suara sehingga 
kualitasnya dapat dipertahankan. Ditambah dengan layanan multimedia 
Internet, para ahli dapat mengembangkan suatu layanan teleconference yang 
lebih sempurna. Tujuannya adalah agar para pengakses yang mengunakan 

Internet dapat melakukan percakapan jarak 
jauh dengan saling memandang satu sama 
lain. 

Seorangpejabatnegaradapatmelakukan 
pertemuan tanpa harus menghadirkan para 
pesertanya di suatu tempat. Peserta dapat 
tetap berada di tempatnya masing-masing, 
namun mereka semua bertemu dalam sebuah 
konferensi jarak jauh, dimana mereka dapat 
melihat satu sama lainnya, seperti layaknya 
Gambar 3.17 Teleconference berhadapan langsung secara fisik. 



Bab 3 | Akses Internet 


89 












Kegiatanmu')- 



Apakah kamu pernah menggunakan fasilitas yang ada di Internet atau 
melihat orang lain yang menggunakan fasilitas yang ada di Internet? 
Coba kamu cari informasi tentang fasilitas lain yang ada di Internet, 
kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu tentang fasilitas apa 
yang dapat dimanfaatkan! 

___ J 



Tahukah Kamu 



Program Aplikasi untuk Chatting 


Dalam dunia Internet, kita dapat saling berkomunikasi dengan 
orang-orang di seluruh dunia dengan menggunakan fasilitas chatting. 
Kegiatan chatting dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi, di 
antaranya adalah mIRC, Microsoft Comic, dan Netmeeting. Pada 
dasarnya, chatting merupakan sarana untuk berkenalan dengan 
pengakses Internet yang lainnya di seluruh dunia. Selain itu, kita dapat 
saling bertukar informasi atau pengalaman. 


Program aplikasi chatting yang populer saat ini adalah mIRC. Kita 
dapat memperoleh program aplikasi ini secara gratis di situs htto://www. 
mlRC.co.uk atau di http://www.mlRC.com . 


jlatihan 

1. Apa yang dimaksud dengan browser? Jelaskan dengan kata- 
katamu sendiri! 

2. Tuliskan jenis-jenis browser, kemudian jelaskan kelebihan dan 
kekurangannya! 

3. Bagaimanakah cara mengakses halaman web? Jelaskan dengan 
kata-katamu sendiri! 

4. Jelaskan fungsi komponen pada Internet Explorer berikut ini: 

a. Back 

b. Refresh 

c. Favorites 



90 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 





































d. Adress 

e. History 

5. Jelaskan pengertian dari mesin pencari ( search engine )! 

6. Tuliskan alamat dari mesin pencari berikut ini: 

a. Altavista 

b. Excite 

c. Google 

d. Yahoo 

7. Berikan penjelasan tentang mesin pencari Altavista! Apa kelebihan 
dan kekurangannya? 

8. Fasilitas apa saja yang terdapat di Internet? Berikan penjelasan 
singkat tentang fasilitas-fasilitas tersebut! 

9. Bagaimanakah perbedaan antara mengirim surat melalui e-mail 
dengan mengirim surat melalui Kantor Pos? 

10. Jelaskan perkembangan fasilitas chatting di Internet! Manfaat apa 
yang dapat dirasakan dengan adanya perkembangan tersebut? 

V____ J 



Kilasan Materi 




1. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses 
Internet. 

2. Browser yang dapat digunakan untuk mengakses Internet, di 
antaranya adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google 
Chrome, dan Netscape Navigator. 

3. Internet Explorer merupakan browser bawaan dari sistem operasi 
Windows yang banyak digunakan oleh para pengakses internet. 

4. Kelebihan Internet Explorer adalah tidak memerlukan memori 
komputeryang terlalu besar, sudah terinstall secara otomatis dalam 
sistem operasi Windows, dan sudah terintegrasi dengan Microsoft 
Outlook ataupun Outlook Express sehingga lebih memudahkan 
untuk mengirim dan membaca e-mail. 

5. Mozilla Firefox adalah penjelajah web antarplatform gratis yang 
dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. 

6. Kelebihan dari Mozilla Firefox adalah ukuran aplikasi yang relatif 
lebih kecil (sekitar 4,5 Mb), mendukung berbagai jenis shortcut 


Bab 3 | Akses Internet 


91 


















untuk aksi, memiliki fitur organisasi bookmark, dan fiturnya lebih 
banyak dari Internet Explorer. 

7. Mesin pencari ( search engine) merupakan situs tertentu yang 
dirancang khusus untuk menemukan alamat web site atau artikel 
berdasarkan kata kunci yang diinginkan. 

8. Alamat web site mesin pencari Google adalah http://www.aooale. 
com atau http://www.aooale.co.id . 

9. Mesin pencari Yahoo dapat diakses di alamat http://www.vahoo. 
com atau http://www.vahoo.co.id . 

10. Mesin pencari Excite dapat diakses di alamat http://www.excite. 
com . 

11. Mesin pencari Altavista dapat diakses pada alamat http://www. 
altavista.com. 

12. Fasilitas-fasilitas yang ada di Internet adalah e-mail, mailing list, 
chatting, file transfer protocol, telnet, dan teleconference. 

V_ J 


Kerieksi 


o 


Kamu telah mempelajari cara melakukan akses Internet dan fasilitas 
yang ada di Internet. Manfaat apa yang kamu dapatkan dengan 
mempelajari materi tersebut? Apakah kamu dapat menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari? Coba ambil salah satu materi untuk 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 


92 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






















Soal-Soal Evaluasi 


o 


A. 

1 . 


2 . 


3. 


4. 


Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses Internet disebut.... 

a. cacher 

b. browser 

c. web site 

d. spyware 

Keunggulan Internet Explorer di antaranya adalah .... 

a. tidak memerlukan memori komputer yang terlalu besar 

b. ukuran aplikasi yang relatif lebih kecil 

c. memiliki fitur organisasi bookmark yang mampu mengorganisasi 
beberapa tab sekaligus 

d. fiturnya lebih banyak 

Berikut ini adalah kelemahan Mozilla Firefox, kecuali .... 

a. tidak terintegrasi dengan Microsoft Outlook ataupun Outlook 
Express 

b. memakan banyak memori komputer 

c. harus diinstall terlebih dahulu ke komputer 

d. menggunakan komponen ActiveX yang sering membahaya-kan 

Ikon Z pada jendela Internet Explorer berfungsi untuk .... 

a. mengembalikan penjelajahan sebelum fungsi “Back” digunakan 

b. menghentikan proses loading sebuah web site 

c. melakukan loading kembali dari awal 

d. untuk kembali ke home page yang pertama (tampilan awal) 

Ikon pada jendela Internet Explorer yang berfungsi untuk menampilkan 
jendela yang berisi daftar halaman yang telah diakses adalah .... 


A. 

1 . 


2 . 


3. 


4. 



C. Q Go 

d. * 


Bab 3 | Akses Internet 


93 











6. Komponen “Stop” pada Internet Explorer berfungsi untuk .... 

a. menghentikan akses Internet 

b. menghentikan akses pada sebuah web site 

c. menghentikan proses download sebuah web site 

d. menghentikan proses loading sebuah web site 

7. Situs tertentu yang dirancang khusus untuk menemukan alamat web 
site atau artikel berdasarkan kata kunci yang diinginkan oleh pencari 
informasi disebut.... 

a. mailing list 

b. e-mail 

c. search engine 

d. file transfer protocol 

8. Fasilitas Internet yang fungsinya sama dengan pengiriman surat melalui 
Kantor Pos adalah .... 

a. chatting 

b. telnet 

c. e-mail 

d. mailing list 

9. Fasilitas File Transfer Protocol berfungsi untuk .... 

a. mengirimkan berkas (file) yang berisi tulisan, gambar, animasi, 
musik, atau game dalam Internet 

b. mengakses sebuah komputer dalam jaringan Internet seperti 
layaknya bekerja pada komputer sendiri 

c. berkomunikasi langsung secara tertulis dengan orang lain yang 
sama-sama sedang online di Internet 

d. mengirim dan menerima pesan melalui Internet 

10. Berikut ini adalah program aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting, 
kecuali .... 

a. mIRC 

b. Microsoft Comic 

c. Netmeeting 

d. Microsoft Word 


94 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan pengertian browser, kemudian tuliskan jenis-jenis browser 
tersebut! 

2. Bagaimanakah cara mengakses halaman web? Jelaskan langkah- 
langkahnya secara singkat! 

3. Jelaskan fungsi ikon pada jendela Internet Explorer berikut ini: 

a. 


b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

4. Apa yang dimaksud dengan search engine ? Jelaskan! 

5. Fasilitas apa saja yang terdapat di Internet? Berikan penjelasan singkat 
tentang fasilitas-fasilitas tersebut! 

6. Tuliskan jenis-jenis search engine dan alamat situsnya! 

7. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari Internet Explorer! 

8. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari Mozilla Firefox! 

9. Bagaimanakah perbedaan antara mengirim surat melalui e-mail dengan 
mengirim surat melalui kantor pos? 

10. Apa manfaat adanya milis? Jelaskan! 


A 

X 



Address £] http://www.yehoo.com 


Bab 3 | Akses Internet 


95 














C. Pasangkanlah! 





~\ 













































r 









r 




Melakukan loading kembali 
dari awal 




j 





r-™il ln|fir»! Irjls'n 


Tit rw^rim P** 

9*** ' o §] H & pfc* €P ^ - J £1 sfa S 

-a &> 

aftram ' 



^alta \/ist<a 


W-ab Mann 


HAUHi *' W iW d a M Wirt * cwrtw 



PJ tl*LT+ IPi ’’ W t+rYfrUft^j I*' 


ftrirmari 5 *jr^ 

5a*fc-gj 

Cr-aMh 


f rr#NfliisF- y Anwn- w ii.m ' ih 

itjMfaflg; tirn;iil Sir*.*.* h li«* itlHnA «AliaVii*k IUi^ P|ii|p Hkifr 


-\ 

Menampilkan jendela yang 
berisi daftar halaman yang 
telah diakses 


V_/ 


Bab 3 | Akses Internet 


97 

































































KiiriMil rnli-iitrt Irylr-iH 


“ 


Air c 4 r Vvi ► i** i-^, 

"l % *, . Wf ■ . i L 4j ^ L-t 

I ■ ■ -ij'l i-ot-.M— t- t:<v* ■**-& __ ■'• Ll £a " 

W*h Snfei Eai Eiiiii ?S21 g^w 1 itratiL'j] - rHoctil* i Mas' 



Sq» lr*y 6>ni*»»a | 

T#|iisUii; W*fe l?msn d#rj lrnl(jn*$Ji 


‘-a’i 31 . 1 . ie a: 

P-Ti^-fn 1 , 

flStE - jid 


-s 

Menampilkan jendela favourite 
yang berisi alamat situs-situs. 
Analoginya seperti buku 
telepon 

_ 



Search 


-\ 


Menuju ke halaman yang 
sebelumnya diakses 

V_ ) 



Favor ite*. 




-\ 

Menampilkan jendela 
pencarian yang berguna untuk 
membantu proses pencarian 
di Internet 

_ 


98 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






























Menjelajahi Internet 

B A\W |H NHK^H 1 1 "V 


o 

o 

55 

cd 

a 

CD 

.O 


<D 

.Q 

E 

3 

(0 


3 I C art:-, t ai* .;: I ASK dun CrnUi e I itkAtXt tadontfit, Ik-dah K/I<«h;i* lit n££f) fehrala MKrowfl Internrt lap kxtti 


Hi t« Man FMrtm Took rota 



■ 2' 7 -iunti ' <rwt« ^ 

•.’klip a»a KavlaillmldOltal^lU'lnyaiw 


£ ^ S 


- Q<* 



/o~ i Care sss? i a s i k 

WainftStoLiDaB* JL*%ardS^i*mar 4«vl2 Jaunt iu®>! <* ttl-ftJCTtft i *wcwmin»t»(a» 


OVt 200 # w*o t. t«r*h*t ft* 

S*ni*», 11 Pat.rv.ar. 7008 




talaa promo 


vffyi 


S3 


r: Af«?M Myopia 



c -otv»ga4r' or#ng mon-pun,* im*» i*ng MU norm#) toadaaravra. nitnia boU Wog I COf* 

rrvjtony* K«M> ponjor-g dan konAu mata norma* atau k»*ongkurvg»r. komaanya kK)di 
coturg atau **no<mc> kadaoan, mail a yrw-iirw vano maiL# mar a aian « Mfkr 
odat too at A raona namurv A daoarv totna saaunooa objaa rang a*h»t bdai. wiu 

kaadaan p#o*>t< m AMOut M«oixa dan tor***, rang *panvj>ar> adatan lama Mnut (•) 

_ karana loot* r< bort/at mon.obvtan monyobarlan rat.aya tanmgga pnar akan 

(6vr' >H -.J Atant »a baUl.ang lompai Aratna 

Pada bodati ratraktrf laid mgj hta ur*u» mangoraks kottarw. on dongan ca>a 
> - ’C marubati rakongkiaojan I orr«a Atruat latkti dalar/flat tatwigoa «nar at an drtxaik an ka 

(fu; wot www polak ang iar*ca< tapat A ratrva 



0 Worn* 


Gambar4.1 Informasi yang ada di Internet 


Aneka informasi dapat diakses melalui Internet setelah perangkat 
keras dan perangkat lunaknya tersedia. Melalui web browser, misalnya 
Internet Explorer, kamu dapat mencari informasi, seperti mencari sumber 
bahan belajar, berita olahraga, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Selain 
mencari informasi, kamu juga dapat mengirimkan informasi kepada orang 
lain atau menyimpan informasi agar dapat diakses oleh orang lain melalui 
Internet. Misalnya, kamu akan menyimpan data pribadimu pada sebuah 
situs pendidikan. Bagaimanakah cara mengakses beberapa situs untuk 
mendapatkan informasi yang bermanfaat? Bagaimanakah cara menyimpan 
halaman web? Bagaimanakah cara men download informasi dari Internet? 
Ayo temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengakses beberapa 
situs untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, menyimpan halaman web, 
dan men download informasi yang bermanfaat dari Internet. 






















Menjelajahi 

Internet 


- 

browsing 


download 


hasilnya 

disimpan 


> 

search engine 


- > 

e-mail 


Menggunakan 
fasilitas e-mail 


Menggunakan 
search engine 
Google 


Menyimpan 
Halaman Web 




Memperlancar 

browsing 



Membuat alamat 
e-mail pribadi 


Login ke alamat 
e-mail pribadi 


Menulis dan 
mengirim e-mail 


Kata Kunci 


Browsing, cache, download, offline browsing, online, search engine, 
sign out, login 


o 






































A. Memperlancar Browsing 

Terkadang muncul masalah ketika mengakses Internet, misalnya waktu 
yang relatif lebih lama atau bahkan kegagalan dalam mengakses atau 
mendownload data. Untuk itu, kamu harus mengetahui cara-cara yang tepat 
dalam mengakses Internet agar semuanya berjalan dengan lancar. Berikut ini 
adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperlancar pencarian 
atau akses Internet. 

1. Hindari Jam Sibuk 

Jika mungkin, jangan melakukan browsing pada jam-jam sibuk (biasanya 
jam kerja antara pukul 09.00-17.00) agar browsermu tidak ‘terjebak kemacetan’ 
lalu lintas di dunia maya. Pada jam-jam itulah banyak orang yang mengakses 
Internet. 

2. Tambahkan Cache Browser 

Pada waktu kamu mengunjungi suatu situs, Internet Explorer 
menempatkan kode HTML dan grafik dari situs tersebut pada cache. 
Cache membantu Internet Explorer bekerja lebih cepat pada saat kamu 
mengklik tombol Back. Agar proses browsing menjadi cepat, kamu perlu 
mengalokasikan jumlah space pada harddisk yang memadai untuk cache. 
Caranya adalah sebagai berikut: 

1) Pilih menu Tools pada Internet Explorer. 

2) Pilih Internet Options. 


r • 

3 Google - Microsoft Internet Ex| 

jlorer 

File Edit View Favorites 

Tools 

Help 


-e 

CD 

C 

CD 

Q. 

55 

a> 

§ 


a) 

.Q 

E 

3 

CO 


sy B 

Address 





http://www. google. 


Wei) Garnbar Grup Bj 


Mail and News 
Pop-up Blocker 
Manage Add-ons... 
Synchronize... 
Windows Update 

Windows Messenger 


Internet Options... 


► 

► 


Gambar 4.2 Menampilkan Internet Options 


3) Pilih tab General. Pada kotak dialog Internet Options. 

4) Pada bagian Temporary Internet Files, klik Settings. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


101 





















Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


Geneial 

Security 

Privacy 

Content 

Connections 

Programs 

Advanced 

---L 


Home page 

You can change vyhich page to use for your home page. 
Address 



Use Current 


Use Default 


Use Blank 


Temporary Internet files 

j7\s Pages you view on the Internet are stored in a special folder 
for quick viewing later, 


Delete Cookies... 


Delete Files... 


Settings 




The Histoiy folder contains links to pages you've visited, for 
quick access to recently viewed pages. 


Days to keep pages in history: 


1 


□ear History 



Colors... 

Fonts.,, 

Languages.,, 

Accessibility... 


OK 


Cancel 


Apply 


Gambar 4.3 Memilih settings untuk Temporary Internet Files 


Di bawah Amount of disk space to use, geser tombol ke arah 
kanan. Alokasikan sekitar 5 % dari space (ruang) pada harddisk 
untuk cache. 

Tekan OK untuk mengakhiri. 



\j Check for newer versions of stored pages: 
O Every visit to the page 
O Every time you start Internet Explorer 
(*) Automatically 
o Never 


Temporary Internet files folder 


Cur rent location: C t \Dc cuments and Sett ings\PT 

LEU5ER\Local 5ettings\Temporary 
Internet Files\ 

Amount of disk space to use: 



Hove Folder. ►, 


View Fries.,. 


View Objects,.. 



OK 



Caned 


Gambar 4.4 Mengatur space harddisk untuk cache 


102 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











































































3. Tidak Menampilkan Animasi dan Multimedia 

Animasi mungkin membuatbrows/'ngmenyenangkan, tetapi memperberat 
kerja browser. Untuk menonaktifkan animasi, ayo ikuti langkah-langkah 
berikut ini: 


1) Pilih menu Tools pada Internet Explorer. 

2) Pilih Internet Options. 

3) Pilih tab Advanced. 





Internet Options 


General Security Privacy Content Connections Programs Advanced 


Settings: 


& 

Accessibility 



Always expand ALT text for images 



Move system caret with focus/selection changes 

[Ml 

Browsing 



Always send URLs as UTF-8 (requires restart) 



Automatically check for Internet Explorer updates 



Close unused folders in History and Favorites (requires restart) 


<✓ 

Disable Script Debugging (Internet Explorer) 


✓ 

Disable Script Debugging (Other) 



Display a notification about every script error 



Enable folder view for FTP sites 



Enable Install On Demand (Internet Explorer) 


✓ 

Enable Install On Demand (Other) 


<✓ 

Enable offline items to be synchronized on a schedule 


✓ 

Enable page transitions 



Enable Personalized Favorites Menu v l) 

|<_i 



Restore Defaults 

i-< 


OK 


Cancel 

-I 


Gambar 4.5 Tab Advanced pada kotak dialog Internet Option 


4) Geser layar ke bawah (scroll down) sehingga sampai di bagian Multimedia. 

5) Hapus tanda cek pada opsi Play animations in web pages dengan 
mengklik kotaknya, lalu klik OK. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


103 






























■e 

CD 

C 

CD 

Q. 

0) 

5 


<D 

SI 

E 

3 

CO 




Genera! 

Security 

Privacy 

Content 

Connections 

Programs 


Advanced 


Settings: 


Multimedia 


s/ 

7 

s/ 

7 


Enable Automatic Image Resizing 
Enable Image T oolbar (requires restart) 


Play animations in web pages 


Play sounds in vueb pages 
Play videos in web pages 
Show image download placeholders 
Show pictures 
Smart image dithering 


Printing 

[ Print background colors and images 
\ Search (torn the Address bar 
When searching 

Display results, and go to the most likely site 
Do not search From the Address bar 
Just display the results in the main window 

< 8 



Restore Defaults 


OK 


Cancel 


Apply 


Gambar4.6 Menonaktifkan animasi pada halaman web 


Kini browser hanya akan mengambil frame pertama dari setiap animasi 
GIF, jadi gambar yang tampil tidak bergerak. 

Demikian juga untuk menonaktifkan suara dan video, kosongkan tanda 
cek pada kotak di depan Play Sounds in web pages dan Play Video in web 
pages. Bahkan jika perlu, kamu pun dapat mencegah ditampilkannya gambar 
(bila kamu hanya membutuhkan teksnya saja) dengan mengosongkan tanda 
cek di depan Show Pictures. 

4. Hentikan Proses Download 

Jika browser terlalu lama mengakses suatu halaman web dan belum 
selesai juga, klik tombol Stop. Kamu dapat membaca sebagian isi halaman 
yang sempat ditampilkan. Jika sesuai dengan yang kamu cari, boleh 
dilanjutkan. Klik tombol Refresh agar Internet Explorer mengulangi proses 
download. Terkadang, rute yang digunakan browser macet. Dengan 
mengulang proses download, browser dapat menemukan jalur baru yang 
agak kosong di Internet. 


104 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
















































5. Membuka Jendela Baru 

Selama menunggu proses download, kamu boleh melanjutkan kegiatan 
browsing yang lain dengan membuka jendela browser yang baru. Caranya, 
tekan Ctrl + N atau klik menu ~ile New Window. 



Contoh 


Membuka jendela baru pada saat browsing 

Misalnya, kamu sedang membuka situs Departemen Pendidikan 
Nasional ( http://www.deDdiknas.ao.id j. Jika kamu akan membuka 
jendela baru, lakukanlah langkah-langkah berikut ini: 

1) Klik menu File. 

2) Klik submenu New. 

3) Kemudian, pilih Window. 


1 D* par 1 cm*n Pc n $i ri ikun NflkisM 

| Fir Vtac FtmUf 

T«* He* 

tow* 

m 

QpMh. 

E* C«« W <f 4 

Orf+O 

S*V* Aj,... 


f> 3< ... 

Ft**.., 

Pt** Ptfopm. .. 

CldH-P 

Sand 

:-«rt <rcJEi»t.,- 

► 

hqmVf! 

WdffcGfftate 

(bid 



WiyiM CLrt+Tii 


o 

o> 

GO 

CD 

£ 

"6 

Q. 

<b 


O 

n 

£ 

3 

CO 


P4U SlCui 

hdlgmin Ut*mi 
Pmr* OnHl im.1 
inlcm, P*niJidiiJ,rt 
Rtnckf a SuiL^a 
Upcnn RjfMfi* 
S1ir<ii<k Pin-dKMjn 
FufcliUb PthSdikJrt 
Pcodu - Hukum 
Liyiiun Pifijr. 
pijfvm f'c-ndra.tin 

Link Pitnditl-fcir* 
W*b ¥j.I 
UmpjFiBiM 

■ (Urn* 



DiWtb»ntft«cri 

PrinSHji 


Sambutan 


bccfc-sr. vj&oty 

tMtJbvn 

TBig itwiX** togm d 

w^sr, 

AiKHiynK'in. 


L at 


m 


iia 


TccnUan frs virg ntquiv. f^nw.i 

icrA«rd*Yk pcrccpedkn ftccliku ctaram. poiU.. 101m. d tfi 
tudi fft_ rrmovftMtiin aui dm d*y» ittt# rvtptnwi 
dUoAm meUut ncdc tkti'Of* yanp MTt-s itfjtd (rj* 


neepet'Mddti ci *ru* S*rTmsd*kjm, dalbfl Vi 

ViCij TCrk M OtO^Sf, !«* htUk H-trrHSi^Wl 

t r-jrifAu y*n ij bfriad dengu cri-krt*# mi pcrftikrF^jwi 


KdIMM KI fiUlt&M 


») 


Tnitufci rj.~J a-' 0 uflya jvi Irfamit r .rX~j jit h.u a>rhvlAcl ikv lid Irtt 


/oani^oos 

IStti M if ml jQffi 1 
Mat^iftPTiaCes and 
lor Ftit 

sci»n nm 

c -J, QffkWiMW 
■tmtt&t lOttM 
nxpj 

H WOO.CCC9 

i” i_-L Kara rf-tr ap>»iw 


Op«i 4 I't*?* waftfe*. 


Gambar 4.7 Membuka jendela baru pada saat browsing 


4) Jendela Internet Explorer yang baru akan muncul. 

5) Kamu dapat mengunjungi situs lain dengan menggunakan jendela 
Internet Explorer yang baru, misalnya situs Departemen Keuangan 
Republik Indonesia yang alamatnya adalah http://www.depkeu. 
go.id. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


105 





























































6) Ketikkan alamat tersebut pada kolom Address, kemudian klik 
tombol Go. 


3i Htp j iitfncn KeudtgAr Uicrocaft (nrcYnec i^plowr 


Mt v*w Tip* Meb 

O'* 1 - O [*3 i~3rf* P s “ rf * *« 0 0> ^ 3 - lJ 3£L 

, IwjrtfiHrws 'WfTj* T $ 5*** I (i> ‘Seftr'K fjwfidrr 


* 


£ 


ilur 1 


' 


o 

O) 

=3 

CD 

-is: 

Q. 

■§ 


o 

M 

E 

3 

CO 



«- 



*W*i*>J*»» | HQHE f PSQFU. | INFO H «FHDA | GAUNT I M(MH 

Pn-fkrtM10*i Md» fcivMI «•! S«« 4 Irkl i v>* LtiM S-IAk taw I U 2MH 


* ixti J.KHG VWO 


« 

U*lfpjHP>y,C 

fy4l ft 1 

forr&r 4 

liMn'IlI 

CW-4 PWdSLTi fry 

rWa iVSTTi-jiJ3 | 

tarwteUUPq 


• KWHUHJ3 

idzi-w-zote 

m P-toka LIJTK.J 

Kuptdli 

111 1 Mfi 


a EUR 

1«H,« 

1 MF- 

Wm* 19 

]£J0 J Ft 


1 5® 

70W.L7 

1 



* **trTAOMifi 


P^P#-ihM>il4n F-Imj Fw>dA)t»,Mi Sec*-* Etefctrsrafc USHSTAM 
MwtTMZH! 

(*Tk ny.prnr*^! miHMTlWtliy Wf] AwWIF^ Nflp 

Km. v**m i.vto* .' i> mi . .| l^.ykt. MWP) 



iwi Scirku KroJHjvsCaon SwiBCr f'Tfltuona'fc CSrp^AlUIi i 

2V)W i.Fi«d M - EAdWi »k+M (*j'i 

KtoA« Fw->*~»i PVi^apJdn, t«Wl 4'«4(>.^ 5tk*fl C4M1 

kfWWJtMF kM»*4 P«rfl*—«FWpl»ldp . (lafctftd, 

Fv.-.ill.iy.Tr.in Fwiuun Sr-3 3 

WWW CkKi/J Nam) - Sa'dfMiky, Pir^m hwrtki Her.* *2 
rJuiASrti* 

iJn I J-ti .W ...(lAm, 2<il4-j 

tatfex 



ilftS #LN f LH4 


MIC Et 5*n SW I EP.LPC 

M#tk JlflMfW (Sy*iFwrt ■ P-KJa hw nNebii, i* An MB?. Waft 
rw^tMandan [»npj^lsn [>.y^ Hjp isr Clanalftai 1^1J| IT 
iWm Uf* hrtttr«l IS*,, * (S«*Q -..(Wptf, S ^ 

PrtTTaivpjn I'm.: Nfivl I ••l in*| Sijrnl UP nn«| V'jiifl arn 

Mill 23{06,O> (Z+vPtrt} Pada •«■ ip S«I*M. 23 An 2d0», Crl^, 
MPoi-aa SjH Hyp] rtr.yti Sm .. ZHfr21H| 


wm 2MS (*i CftpfP) 

Pwnf. t-bQXi 

■ Pen 

• Ran flkfem Pij* 

■ Hfc^i 

feijnja 

■ Betriji nm PmaJ 

■ Hlftfa D»Jf1 
IHrtrhjtrtin 

■ LiJ-jh i rp_v.ii 
. lid *JOOS| 


E4£.i 

66JJ9 

Ittfl 

w 

9664 

CjE'.G 
KG, I 
LS94 
P.94.S 
■H.5 


K Tn h ih. imaIjji um a ivialu rmunaa E .rl-aaj bur .a.-i.-'rj.'l Hui llaliu _-_i uiitaj-mkin iK.j U unan- uua i-«iucjj /VI kaid I.-j .-_-j 


RE 

43 




Gambar4.8 Mengunjungi situs lain menggunakan jendela baru 


7) Dengan demikian, kamu dapat mengunjungi beberapa situs dalam 
waktu yang bersamaan dengan menggunakan jendela Internet 
Explorer yang baru. 


6. Gunakan Tombol Klik Kanan Mouse 

Dengan menekan tombol klik kanan mouse pada halaman web yang 
ditampilkan oleh browser, maka akan muncul pop-up menu yang isinya 
tergantung dari posisi pointer mouse. Penggunaan klik kanan ini banyak 
manfaatnya dan sangat membantu kegiatan browsing. Jika pointer mouse 
menunjuk sebuah link, kemudian kamu klik kanan link tersebut, maka akan 
muncul menu-menu sebagai berikut: 

1) Open : untuk membuka halaman yang ditunjuk oleh link. 

2) Open in New Window : untuk membuka halaman yang ditunjuk oleh 
link pada jendela baru. 

3) Save Target As : untuk menyimpan file yang ditunjuk oleh link. 

4) Print Target : untuk mencetak h alaman web yang ditunjuk oleh link. 

5) Copy Shortcut : untuk mengkopi alamat URL dari link yang dimaksud. 

6) Jika pointer mouse berada di atas sebuah gambar (image), maka akan 
muncul menu Save Picture As atau Save Background As untuk 
menyimpan file gambar itu ke harddisk. 


106 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 




















































Sumber: Koleksi penerbit 


BtwflNDfl TEKfANt Klinik Maya LAyAxAh Doktir Peya Ldea^i NuuunCi KahI Lint PtiA Situs 




Klinik Mata Nuiantara 


c-an 


Klinik Mata Nusantaka 

Pelayanan Ram ah Sepemtb Had 


tv» 9 

V ' i± 


Normal f Rcrbc^or Tulisao | toripu Gambar | Cetak | Em ad i Bual Ptrjjn]lai> 


katarak 


■e 

CD 

c 

CD 

Q. 

i< 

0) 

5 


0) 

n 

E 

3 

CO 


Mali Oplithjhntilui ]f Retreat 
24-25 April 2iHt!J 

Cata rnc r t ive S-urqrry 

OPERAS! KATAftAK 


Apukdli Kdtdrdk itu? | Penyebab katarak | £.eja1a-qejiialfl katarak ] Operas! Katarak ■ an,i if at a 


Rrt'-IIRAM 

Aktititas Parrrran Bulan ini 
SCmJnAP 

Aktifitas Semiftir Bulan mi 


^ ► 


M ere ka 



Open 
Open n Niw Window 
Savi* Target A*— 
ftirt. T dir^at 


CqpyShcrtstf 

Adi to F#Y«tes,,, 
Properties 


Gambar 4.9 Menu klik kanan pada sebuah link 


7. Menyimpan Situs Favorit 

Jika kamu menemukan sebuah situs atau halaman web yang menarik 
dan berencana untuk mengunjunginya kembali pada suatu waktu, sebaiknya 
kamu memasukkannya ke dalam daftar favorit. Caranya adalah sebagai 
berikut: 

1) Dalam keadaan halaman web terbuka, klik menu Favorites. 

2) Pilih Add to Favorites sehingga muncul jendela pop-up. 


'3 medicastore.com - Senin 11 Februari 2008 :: 11:13:10 - Microsoft Internet Explorer 


Favorites 


Tools Help 


Add to Favorites,., 


Organise Favorites.,. 

»dte; QcbBPA a 

Links ► 


Search 


it 


Favorites 


€> 


*i • □ ja 



apotiK online aan meaia infoonasi oba 



Senin 11 Februari 2008?: 11:13:30 Cart : 

i tentaog penyakit, gejala dan eara mengatasinya + 8.000 lebih info tentang obat-obatan + 

Gambar 4.10 Menambahkan alamat web ke menu Favorites 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


107 

























Sumber: Koleksi penerbit 


3) Kamu boleh mengubah nama webnya pada jendela pop-up, kemudian 
tekan Enter atau klik OK untuk menyimpannya. 


Add Favorite 



<d 

c 

CD 

CL 


<D 

ja 

E 

3 

(/) 



Internet Explorer will add this page to your Favorites list. 


Make available offline 


OK 


Cancel 


N ame: medicastor e. com 


Create in >> 


Gambar 4.11 Mengganti nama web pada jendela pop-up 


Nama halaman web itu akan tersimpan dalam menu Favorites sebagai 
shortcut (jalan pintas) untuk membuka halaman web itu. Untuk mengaksesnya, 
kamu tidak perlu lagi menulis alamat URL-nya. Kamu tinggal mengklik saja 
menu Favorites, lalu pilih nama situs tersebut. 


3 Google - Microsoft Internet Explorer 



8. Offline Browsing 

Offline browsing adalah sebuah cara untuk menghemat penggunaan 
waktu online. Dengan offline browsing, kamu dapat menyimpan sebuah 
dokumen web (lengkap dengan link dan isinya) ketika sedang online 
(terhubung ke Internet) agar dapat dibuka kembali kapan saja meskipun 
dalam keadaan offline (tidak terkoneksi dengan Internet). 


108 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


































Kegiatanmu 

Lakukanlah kegiatan berikut ini dengan menggunakan petunjuk yang 
telah kamu pelajari! Setelah melakukan kegiatan ini, kamu dapat 
meningkatkan keterampilan teknismu dalam memperlancar browsing. 

1. Menambahkan cache browser. 

2. Melakukan pengaturan agar halaman web tidak menampilkan 
animasi, gambar, dan video. 

3. Membuka jendela baru pada saat browsing. 

4. Menyimpan alamat situs favorit pada saat browsing. 

___ J 



B. Menyimpan Halaman Web 

Keinginan untuk segera menyimpan halaman yang terpampang di 
monitor sering terjadi, karena dirasakan sangat penting. Oleh karena itu, 
sebaiknya kamu segera menyimpan halaman web yang terpampang tersebut. 
Ayo perhatikan contoh berikut ini, kemudian coba kamu praktikkan untuk 
meningkatkan keterampilan teknismu dalam menyimpan halaman web. 



Contoh 


Menyimpan halam web 

1) Munculkan sebuah halaman web, misalnya: http://www.ilmukomputer. 
com 

2) Klik Menu File, kemudian Save As. 


3 Info sehat.com ■ Microsoft Internet Fxplorer 

BOB 

| Ed* view Favorites Tools Help 

* 1 


CD 

c 

CD 

Q. 

is 

-CD 

5 


<D 

£t 

E 

3 

C/3 


Open... CM+O 

Ed* with Mcrosoft Office Word 


Save As... 


j Search Favortes 




H it 4 


v H<k> 


Page Setup... 

Prrt... 

Pint Preview... 

Send 

Import and Export... 

Properties 

dost 


CbW> 



Daging Dapat Tinibulkan Endometriosis 

Gambar 4.13 Menyimpan halaman web 


Warwt* Obentai bensiko 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


109 





































3) Setelah muncul kotak dialog Save Web Page, tuliskan nama 
file (lebih baik nama file dan tipenya tidak berubah), kemudian 
tempatkan pada folder yang dikehendaki. 

4) Tekan tombol Save. 




Gambar 4.14 Memberi nama file halaman web dan menempatkan dalam folder 


Halaman web yang telah disimpan di komputermu, sewaktu-waktu dapat 
dibuka kembali tanpa harus melakukan koneksi ke Internet (offline browsing). 
Kamu dapat membacanya dengan lebih tenang, tanpa merasa khawatir 
terlalu lama melakukan koneksi ke Internet. 


Kegiatanmu 

Kunjungilah situs: www.depdiknas.ao.id . kemudian simpan halaman 
web tersebut dalam komputermu. Setelah selesai menyimpannya, 
tutup koneksi dengan Internetnya. Coba kamu buka kembali halaman 
web tersebut, kemudian baca halaman web tersebut. Informasi apa 
yang kamu dapatkan dari halaman web tersebut? Menurutmu, apa 
keuntungannya jika kita menyimpan suatu halaman web sebelum 
membacanya? Diskusikanlah bersama temanmu. 

V___ J 



110 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

















































C. Menggunakan Search Engine Google 

Mencari data atau informasi di Internet memerlukan bantuan perangkat 
lunak pencari yang disebut mesin pencari atau search engine. Beberapa 
situs telah menyediakan mesin pencari, namun yang paling banyak diminati 
adalah mesin pencari Google dengan nama situs www.aooale.com untuk 
versi bahasa Inggrid atau www.aooale.co.id untuk versi bahasa Indonesia. 

Dalam perkembangannya, situs ini telah mengalami perubahan tampilan 
maupun sarana di dalamnya. Langkah-langkah mencari data atau informasi 
melalui mesin pencari Google adalah sebagai berikut: 


1) Tuliskan alamat http://www.aooale.co.id pada Address Internet Explorer. 

2) Setelah muncul halaman web Google, tuliskan kata kunci artikel atau 
informasi yang akan dicari pada kolom yang tersedia. Jika kata kuncinya 
lebih dari satu kata, maka gunakan tanda petik dua (”...”). Misalnya, 
kamu akan mencari artikel tentang laboratorium komputer. Ketikkan 
’’laboratorium komputer” pada kolom yang tersedia, kemudian tekan 
tombol Telusuri dengan Google. 


3 Google ■ Microsoft Inter net f tpliWCr 


Fie Ld* View F-HVDrtes Took Met 

O L*l l ^3 /^ smh 'fr *****<* @ g* _ 

tuMtss ^ l-«tp;|ijW*■ _ 

Weir Buku Dbg Gmft wkmkwmn - 



v Q fin Lute 14 * 

iGaogle | Masuk 





■laboralonum Computer 


^ Telusuri dengan Google 

SaYd Lag Berunriung 


Telusuri: © web 0 laman dari Indonesia 


Penelusuran Lan i utan 

Frgfersnsl 
Alat Bahasa 


Gambar4.15 Menuliskan kata kunci pada search engine Google 


3) 

4) 



a> 

.Q 

E 

3 

CO 


Halaman web akan menunjukkan hasil pencarian. 

Klik salah satu hasil pencarian untuk membacanya dan kemudian 
menyimpan atau mencetaknya. 


drrtfpn Goaglr MacrpteU Intcraaf fjrplorrr 


Mi tdt *mm fmiMtm room ++* 

* O -1 14! K / 

£j ifm— qoa&.tAM 


c* *• * id * t. tx 


" Q <0 r*. • if. ■ 


W«t junbrn Gn» BlAu Qfcji Goaf ukt MkflUtt 1 


UauA 


Google 


konptfof* 

Tvknun ® -t(j C tamm «*r 


( T«u*un I rmitrirrr 1 ~*~*n 

i 1 ^ItSHMI 


Wob 


(Ault* 1 • 1* Oar Ml« UUOM dead robot* u* t* UmUmbi Umputoi' DM9 J*A) 


BAl 1 LEST API COMPUTER Osatn Dasar LeboretofRim Komputw Sc**** 

Ommmi Oaaar I rtiu li i l w tUwpiit*' T«nf 9 wng i«4 'tv yang b*»a (JaUm 

n«afnac«Ai an gfrfcdMMi adaM w—p awipkiri MM urtx* m angahadap* tra ... iflfnflfllf nflM QI 

aataaaHiicl»oi Haaipai ai ai aiiihii liaaalii IM - ti&k • DOS Comparfa* Tran«g Syala^ 

AVfipaa4caat Tair MdCoMlOfMp 
#m« M m. com vw 

LdtoQfXorium Komputer 1 C* 

91 m«mpon;« omp« moog l4««Miua L i o fi ilti r*nf (•■Moa <* Mk tmpM umdi 
*Mrfm pr*tnfc\*i mdiwnn M oomg m oomg totontong* m om*> i 30 _ 

«aw £■ at i#ff 1$fc 7r »r>i«; 1 • hay*«»' i 

L»tof#pitow Komputer '. ntivtrsitBS Buck LUw 

|»Ady2CXei Smimr'euMn«M«smri<W4hWFrn» r )|19Mf msi RSSFood nss 

'tad 1 ab#»4l««him AompeMti M 

W ac ' till • > • itmimn 


Gambar 4.16 Hasil pencarian dengan search engine Google 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


in 










































5) Halaman web akan menunjukkan artikel yang merupakan link dari hasil 
pencarian yang diklik. 


1 3 I 1 MH 1 IS^JUL CfflUPUTIJL n™ih Dadi Itempt/itr Mktenth Inirnfi 



m (# ’Mrr 1 ** 4 * 

Q** = 43 is) M fi * 


* 

si Hip iV'jjT-uri jP^-Lid Majipx ,om(Xm/nitln ■n-tau'Adia'jtouv l. r^J" timt 


H 

n mfcflmhjOG mPMpknKM f.VSfl tfriljjt. 

Curt&OE | 

J... - ft 



Jjj-insparfr ■* 3 P-ijH Biaa O^pirsiirtii «*n<h Fcngunjung 

•. Mb. «i«i. M U.fef M i^ii 

Pal Haniri Hdl CluJMi liftun A Mi iWJU -Mai (wteul * bj^ ifi AM itWr -MAWCIi « 





Q JAM* FOKUH HBVia HARDWARE \UJtrt IL'VFLMt 

Tin-1 iiHjH 1 umiot I.h- displayed 

SOFTWARE ADMIN ISTRASI SEKOLAH dan 
KOPERASI 

Enl m*T5l.»T+wi lekifrl -.tiflwiiF 
ilfVHiB fliglFllMn IF-tU* SHlJun 

Adnkilftm-I S*AdI»*i ..ami &**■ iwa 
'J.yAit.JP, iklUfA 

y*n( JPT|rt ‘tn.iitr 
.Janjj., ijspr ^-S'" UWf IW S-SE-K' 

s#w - *A^?u'«Van tomc-iruf. 




C*rt SihH-: 


GOt HIM 


Pel UFwniin ■MUAVKQF 




Irfta r«<vm Mlm ’Hck>*i 


Gambar 4.17 Artikel hasil pencarian yang ditampilkan 


6) Lakukan salah satu kegiatan berikut ini: 

a) Simpan artikel dengan memilih menu File —Save As. 

b) Cetak artikel dengan mengklik ikon „ . 

7) Klik ikon ' untuk menampilkan hasil pencarian yang lainnya, 

kemudian lakukan kembali Langkah 6). 


Dalam menggunakan search engine Google, kamu dapat melakukan 
penelusuran lanjutan. Dengan penelusuran lanjutan ini, kamu dapat mencari 
informasi yang lebih spesifik. Langkah-langkah mencari data atau informasi 
dengan penelusuran lanjutan adalah sebagai berikut: 


1) Tuliskan alamat http://www.aooale.co.id pada Address Internet 
Explorer. 

2) Setelah muncul halaman web Google, klik Penelusuran Lanjutan. 


3 Google Microsoft Internet Explorer 



File Edit View Favorites Tools Help 


* 

L*] L^l fi ✓ 'Sear* ^Favorites ^ - | 

a • □ £1 ■% 

V 

Address £] http://vwvw.google.co.id/ 


V Qgo Links ” - 

Web Gambar Gruo Buku Bloa Gmail selenakapnva * 


iGooqle I Masuk 



Goode 

^ 1 Indonesia 


PenelusuranLamutan 
Preferensi^ ^ 

Alat Bahasa > 

Telusuri: <•> web O laman dari Indonesia 




Telusun dengan Google 

Saya Lagi Beruntung 


Gambar 4.18 Penelusuran lanjutan pada search engine Google 


112 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

























































3) Tuliskan dan pilih hal-hal yang dinginkan pada kolom-kolom yang tersedia, 
Misalnya, kamu akan mencari artikel tentang laboratorium komputer”. 
Ketikkan laboratorium komputer pada kolom yang ditunjukkan pada 
gambar berikut. Kemudian, tekan tombol Telusuri dengan Google. 



Penelusuran Lanjutan 


Tips i Serb* te.b 


nneTif»h&jna«tliiiiili kala tmikui labou'onui^ Komp'Jiei 

[ innfiilk.iii It.'nil rMliim I 

Vt’iliJ m< nnuii.: jnc, fi .i^.i y.ieig |i o i ilfngjci 

mwjsndilnif lid4k viMh ut» r ale. iHmkul 


| lOiwiti DtifW^I v ’ [ Tpl'jmfcsi-iigin 'Tlo 


au^ci-ngai 

\ 


§ 

CD 

C 

CD 

CL 


5 


d) 

J2 

E 

3 

<0 


1 11 i i «■; i- i in hin-1 > a 


fijhjs.i 

Pnr hnrtciri linn wnti yang r. ruin difim hih»n 

bihaia apa i^a «■ 


iKaw.is.iiL 

Tflusun mb yang ad* fo 

fcpwssen m»napi#i 


nh fienh.vs 

Tarspiimn ^ hasil itiueiH 1 dengan jflrtis beis.ai 

to mi at if* * 


T .in r|ij,ll 

Pti’-iilkdn llrn-in wrtb yang peicarni ka‘. I*ilil’ .1 iieda 

xapin w 


Ada Di 

Pur i.iiL-an haril (ghjcur d> nuna Kali kurici yang aya f lit* 1 'd.ipal di 

span a saja di liman Etb * 


Pern,tin 

"impilkiii ^ haSiHduauf don 5rtn5 araii domiin 

cnnlBh n igle • -i . im Iff. ■ ■.•i- -m ■ 


Hah li.uk h 1 tiiggun.1 .in 

Pui'^iaUtan haul iHlunu flng hik cci ii inn. a 

lak dKlIui btidasaakan liurcmya 



PcriclusurLin di Laman Tcrtenlu 


tllrlfi 

fomiikan lam.ir y ang mnip ijwigan URL 


t 5aanth 


zyriiiH -n 

iflrf gun; f v'Jiniriulp him! 


Tniiljn 

Tamuk-sn liman yang mnnimkan UPL 


| Sfrertfi 



Gambar 4.19 Kolom isian penelusuran lanjutan 


Kegiatanmu 

Ayo lakukan kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan teknismu 
dalam menggunakan search engine Google. Carilah informasi yang 
bertemakan: 

a. pengertian Internet 

b. manfaat Internet 

c. jaringan komputer 

d. buku sekolah elektronik 

e. sistem pendidikan nasional 

Pilih salah satu artikel hasil pencarian untuk dibaca, kemudian cetak 
halaman tersebut, masing-masing 1 artikel untuk setiap tema. 

Berlombalah dengan teman-temanmu untuk mendapatkan informasi 
yang terbaru, menarik, dan bermanfaat dengan menggunakan search 
engine Google. 

_ J 



Bab 4 | Menjelajahi Internet 


113 






































D. Menggunakan Fasilitas E-mail 

Salah satu fasilitas yang ada di internet adalah e-mail. Dengan 
menggunakan e-mail, kamu dapat mengirimkan pesan, surat, atau gambar 
dalam bentuk digital kepada orang lain yang juga memiliki alamat e-mail 
pribadi. Kamu dapat berwirausaha dengan memanfaatkan fasilitas e-mail ini, 
misalnya menyediakan jasa pengiriman surat melalui e-mail. 

Kamu dapat berkirim surat dengan temanmu melalui fasilitas e-mail. 
Tetapi, kamu harus memiliki alamat e-mail pribadi terlebih dahulu pada situs 
tertentu, misalnya pada Yahoo. Bagaimanakah cara membuat alamat e-mail 
pribadi pada situs Yahoo? Bagaimanakah cara menggunakan e-mail yang 
telah kita buat? Ayo cermati uraian berikut ini agar kamu memahaminya. 


1. Membuat Alamat E-mail Pribadi 

Ayo ikuti langkah-langkah berikut ini untuk membuat alamat e-mail 
pribadi pada situs Yahoo. 

1) Bukalah situs http://www.vahoo.co.id . 

2) Klik pada pilihan Mail. 


D Yjltca! Indonesia Microsolt Internet txplar 


Fie £de View f ^yorttes Toots- yt-fc 

© - {*] |£] fj 

CJ yahoo.ro*V 

El UP 


E. 0® 




JP 1 '' 




□a. 


a 


y Hag 


Lrt-j 


I 


Scaieti 


4 5- WkJTifc - $ Saw* f 5oftorpC p] WMth<r 


CD 

c 

CD 

CL 

§ 


o 

Si 


hi Y! Toolb*r | Mul-i! Titioo I ]nd(jn*.Fi« 


Ynhss.c*,»i 


Q Answer* 
Astrology* 
tj! GanteS 
Tjl^ GrOupS 
Hob lie 
MflBf 

^ PflidHu 

Web Fie s, * on qer 


£1 efflux Ljy,iii.sn i 1 


rtftiikl.il 1 ill YiTlitia! 

i- Tjoliisi ITenkl.in 
n TiF.irn li 'I a rkeiinq 


E 

3 MS 

(/) a 6 ™ 



INDONESIA 

Wrb Gann^r Video Bern* 


Car i: 


L.-lli Well 


I III Ml I 



Rhani sefahkan buktl 
ktTerlibjUfi AnOsarf 

"Ada,' gjaf Duaktur fiesk nmtjin Pold* 
Metro Joys Kombes Pol. M Iriawan di 
1 Mapolda Metro Jaya. Jakarta »L* n jut 

■ Petii p«rttfl'ei«fTran*fthm 

j ■ HP IttMfi NainnAljiifl* tfSAdfrp AMfrSAn 


P-a 9 *n khir Mi^kpSl 
Jack son 

Vi<S 4 £ ti-*r*d*i r 0*sh* 
'U'lflu' kifihim ortngtu* 


fth^m 114.rjkkk.iR bykEi 
■ T ..iEt-i libit SIN .P'lEiSiri 

i*j\ J Madanei tkk Lis m 
3*rh*nti nimigli 


PEMILU 2009 

Di Lampuncj. Megawati 

• Bawaslu £«p PrfrieS JfcS Ada 

Ad a k irr Pen gob atari Gratis 

Cv^MTi PtHsog^W 






iL 


T.-. kaln. k 1 


EtRi rtn LHnunn Regional 

IpJmpjU' r-wliuar k«_r tajhirfail ttui- Fla 


Hi auran ulahraga 

pin u-kua rJ- bj-> kkiF .-.-j ill b-rj 


jpyciula * J4< - Hat Muge/jogg SDB11B IP 01 

Cftfc status £mail Ante Sltjh In Mail Gratis: [kifur 
El Mail w Qmc Sienger lO Answers 

— 1 - 1 


Yahoo! Messenger 


KETIK: 

rn do Yahoo! Anda> ckata sandl> 

KIRIM KE: 

9244 untufc Eic-ekom 
4246 tinllllc Tftlkorrtiel 
92466 untuk Hutch3 
946 untuk Indpi-it 


In YjJujo! umiotiesu 

Mnlni h<Tii Audit deinjitn Yitlnto-! 
Cari web, isihubung ke iwnan dan 

■—■— h*fcF--*i IrtpiMrt! 

b j-r-mru #. mm i"'l_-L kua In nnkimv 




•& Interne!: 


Gambar 4.20 Membuka fasilitas e-mail pada Yahoo 


114 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











































Sumber: Koleksi penerbit 


3) Jika kamu belum memiliki ID Yahoo, maka kamu harus memilih Daftar. 





MAIL 


INDONESIA 


Yahoo! - 6antuan 


Kapasitak tak terbatas 

Takperlulagimenghapus email, foto dan lampifan agar dapal ruang 
lebih besar- ketuaii bila memang menginginkannya! 


Mengimpor kontak dengan mudah 

Pindahkan semua kontak ke account vmail dan rocketmail anda 
dengan cep at. Tldakada lagl a las an untuk tidak memiiiki buku aiamai 
yang mudah diakses, 


ingin sign in menggunakan account ymail atau 
rocketmail baru Anda? 

Masukkan alamat lengkap ©ymail,com atau ©mckelmail.com 
Anda di bidang isian ID Yahoo'! 




Masuk ke Yahoo! 



A 

Apakah akun Anda arnan? 


#1 ^ 

Buatlah segel masuk Anda. 


- — 

CMengapa?) 


ID Yahoo!: 

I 

(mis 3 Inya free2rhym t @yahso.com) 

Sandi: 


Q Tetap sign in mituk 

2 minggu hinggs saya sign out. lnTu 
[Jsngsn centsng bila bukan di komputer 
pribadi] 


Masuk 


Lupa ID atau sandi Anda? | Bantuan 
untuk masuk 


Belum punya ID Yahoo'? 

Proses pendaftaran mudah. 

Daftar 

- ^ 


Hak Cipta ©2000 Yahoo! Singapore Fte, LtdCCfl, ftefi Nq. 1097007050) Semg.i H<m Oilinqqngi Unqang-UnOang Hsk Ctpta/Kebijakan IP | Ketentuan 

Layman 

PEMOERITAHUAH: Kami iftHsrmjsi pribadi di situs ink 

Untuk mengetahui lebih jauh l&nlang tu^ainana barm tnm^vnakin intormasi Anda, bacalah Kebijjkjn Privasi 

Gambar4.21 Mendaftar untuk mendapatkan ID Yahoo 

4) Isilah form pendaftaran yang muncul, kemudian buat ID Yahoo, alamat 
e-mail, dan sandi ( password) yang dinginkan. Misalnya, alamat e-mail 
yang akan dibuat adalah akfen_cr7@yahoo.co.id. 

5) Setelah semua data diisi dengan benar, klik Buat Akun Saya. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


115 






































Sumber: Koleksi penerbit 



Halo! 

Kami akan msnyiapksm Anda untuk msnggunakan Yahoo! 
dalam tiga langkah mudah! Jmrablah beberapa pertanyaan 
I mudah, pilih ID dan sandi, dan Anda pun $iap. 


Sudah punya ID atau alamaf Surat ? 


Masuk 


Lupa iindi atiu ID Yahoo 1 Anda 7 


Soya lebih suka isi dart Yahoo 1 Indonesia 


1. Cerilaktiii tenhing diri Anda**. 

Nama Saya Akfen 


Efendi 


Jen is Kelamin Laki-laki 
Tang gal Lahir 16 


Maret 


1986 


Saya tinggal di | Indonesia 
Kode Pos 


41271 


2. PINK ID don sanrtl 

ID Yahoo! dan Email 
Sandi 

Ketik ulang Sartdi 


akfen cr7 


9 yahoo.co id 


Periks-a 


r- 6-kU J t J n 5 J n -J i 


3. Jiko Ando Inpo sonrti ohm ID Ando... 

Email Alternate akfen_efendi@yahoo.co.id 


Pertanyaan Keamanan Siapa nama belakang guru favoritAnda? v 


JawabanAnda einstein 


Hanya beberapa data lagi.... 

Pref&ensi Em si! Pemsssrsn 0 Hubun^ say* iesekeii mengeoai penawaran, promosi, dan fltur khosus Yahoo!. 


Ketikkan kode yan ;: z12se6 
ditunjukkan 



Anda setujU? I_I Saya sudah mentbacs dan rrtefiyetuju Ketertu&n Lsy&nan Y'^hoo! sfan Kebpkari Privasi Y&itooi , 

dan untUk menerima pe&an periling dan Yahoo 1 sacara alektronik. 

Says juga sudah membana dan menyeiujui Kotertuan Layanan Mail. 

Demi kenysmeman AncTa. dokumen ini akan dikiriim metalui email ke akun Surat Yahoo 1 Anda 


^pBu-it A k ii ii Saya 

■v 

J 


1 nil 








Gambar 4.22 Form pendaftaran untuk membuat alamat e-mail di Yahoo 

6) Jika pendaftaran telah sukses, maka akan muncul tampilan seperti berikut 
ini. Untuk masuk ke alamat e-mail yang telah dibuat, tekan Lanjutkan. 


116 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


































































Yahoo! - Bantuan 

INDONESIA 

Selamat, Akfen! 

Pfian konlirmasi iuddh dikitinikan ktpada Arid a m el aim email 





Di h.iw.ih hi .Klalali fl.ila rinci aknn Am|<ic=> Cetek Oats Rinci Alan 

And a perlu infomiasi ini untuk masuk ke Yahoo 1 dan untuk 
menyetel ulang sand! jika Anda lupa Celak dan simpanlah 
informasi ini di lempal yang am an unluk refer© ns i di wakto 
mendatang, 


ID Yahoo! d in Alim it aMeii_cf7@yi1ioo.CD.id 
Sum Yahoo! soya: 

Email Alternate aklen_efendi@yahoo.co. id 

Tang gal Lahir IS Maret 1906 

Perlanyaan Keamanan Siapa nama belakang gurufavorit 

Anda? 

Jawaban Say a e instem 
Kode Pos 41271 


Siap menggunakan Yahon! 


5 ^ 


Lanjntkan 


HakCijklJ & 20 DS Yahoo' In*. Semua h ak d Hindu nig ■ uitdattg-UAdar^. Keb 11 aka n H ah C i 1 -1 a /Kefcav a a u in tfrlaklu a I | Kft>atuan L a; a r, .1 n | Fanduan ten! an a 
Keamjnan Online 

Tolmologi veriflcg$l k*d & ini #tinbihgk|A botsama dengan Fto-yok 0 a*Beha di C arn*gio Malian Uniu*siV 

PEMBEftITAHUAN: Kami inerwjumpulkan inter rfias-i pribadi di situs im. Untuk mentjetaliui lebih jfiuh tertlang bagaimainA kwn i [nertggunakari intormasi Anda, 

bacalSh Kefrnaksn Pnvasi . 

Dafla im diberikan hanya Sebagai informasi saga, den murrain lidak akurat. Yahoto! 1*Jak bertanggung jawab ata$ kesafahpn alau keterlambatan i$i, ataw 
aitas tindakan yang diarnftil herdasarkan pads informasi irw 


Gambar4.23 Pemberitahuan bahwa pendaftaran telah sukses 


7) Kamu sudah dapat menggunakan alamat e-mail pribadimu. 

8) Untuk keluar dari e-mail, klik Sign Out. 




Call Imal 


Kontok 



A»j v.ipu bam? - Mail Poind - Qcd 

Cwi »«n«a | tort A Web | 



[|] Oat «u«h wt* 

W V> theAcuta 

I « 4 .r [TlMktt, - U»th) 

C?. Email M.imiI )1| 

G^Orell 

C) Email Keluar 

Spam [e-eienghen] 

% Sempeh (tartnpia) 


shortcut PmkmIm 

Efl Po(<* Skyk 
/ Lampiran S* f a 



(•k Imaa I T\A« ; 


Selamat dating Akfen! 

Andi momdiki 1 entail yang belnni <iil-.ua 
Email Masuk (|| 


Uputan Manta Hfcatn OI»T..g. 

Double deadly vaode attack in KabU pokce 

KkblA. (Afd) • A double su-c-de attack M a ao>errwrvem ofhce m tbe north 
of the Afghan capital on Wednesdey end left meny people dead, poke# and 
m tnosset wd 

• New anon attack! suspected m fre-ravaqed Australis 

• Razed Aussie town ireeals tales of honor 

• Obama to dacido toon on Afghan troop deployments 

• Beiit.t lainnya 



Ingin terhubung Idbih baik? 

Deng an Yl Metsongee Pmgbox. Ande 
brsa chat dengan teman 6 Nog dan 
janngan total secara real tana 


IKMIllMHin 



(tfllmatl ( «1 d Web 


Njfc CiKitrOOQ i fN^ SiONllI A»« hi 04 * Ik «» 4 — N* C •>!*>« # • Mltrfej* l#«»*** • 

NUflfftlTAMUAN tt«tfeMf«b>t * *A*f •*« M«A|^gks«i lt»A »««* WUif.| kJMa t »H *0 «*«J. MMi* 


Gambar 4.24 Tampilan e-mail di Yahoo 


9) Tampilan akan kembali ke halaman web Yahoo. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


117 
























































2. Login ke Alamat E-mail Pribadi 

Jika kamu telah mempunyai alamat e-mail pribadi, kamu dapat 
langsung login tanpa harus mendaftar dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut 
ini, kemudian coba kamu ikuti langkah-langkahnya untuk meningkatkan 
keterampilan teknismu. 



Contoh 


Login ke alamat e-mail pribadi di Yahoo indonesia 

1) Bukalah situs http://www.vahoo.co.id . 

2) Klik pada pilihan Mail. 

3) Masukkan ID Yahoo dan Sandi yang kamu miliki. 
Misalnya: 

ID Yahoo : akfen cr7 


Sandi : kal ati2 



© 


MAIL 


INDONESIA. 


~7~ 


Dapat kan nama yang seiaiu 
Anda inginkan 

y m ail.com«r«k»»“ 





c 


CD 

C 

CD 

Q. 

55 

0 ) 

5 

L 

<D 

n 

E 

3 

(A 


Kapasitak tak terbatas 

Takperlu lagi menghapus email, fold dan lamplran agar dapal ruang 
lebih besar- ketuali bi!a memang menginginkarmyal 


Mengimpor kontak dertgan mudah 

Fintfahkan semua konlakke account ytmail dan rocketmail anda 
dengan cepal. Tidak ada lagi alasan untuktidakmemiliki buku alamat 
yang mudah disks as. 


Ingin sign in menggunakan account ymail atau 
rocketmail baru Anda? 

Masukkan alamat lengkap @ym atl.com atau @rockelmail.com 
Anda di bidang isian ID Yahoo* 


ik 





Gambar 4.25 Login ke alamat e-mail pribadi 


Yahoo! - Bantu an 


Masuk ke Yahoo! 



Apakah akim. Arula anban? 
Buasiah segei masuk Anda. 

(Mengapa?) 


ID Yahoo!: 


aStfencf? 


(misHny a f re*I rhfynve @ya h wm) 

Sandi: 


Temp sign in unluk 


Irefo 


2 rmnggu hnggfi saya sign out. 

[Jangan Cfintang token di fcQfflpUter 
pribadQ 



Masuk 


lupa ID atau sandi Anda? I Bantuan 
untuk masuk 


Befuni punya ID Yahoo!? 

Proses pend alia ran mudah. 


Oaftar 


118 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 































































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


3. Membuka E-mail yang Masuk 

Bagaimanakah jika ada e-mail yang masuk ke e-mailmu? Cara membuka 
e-mail yang masuk adalah sebagai berikut: 

1) Login terlebih dahulu ke alamat e-mailmu. 

2) Klik pada pilihan Kotak Masuk, maka daftar e-mail masuk akan 
ditampilkan. 

3) Pilih salah satu e-mail masuk untuk dibaca. 



[11 0*t qu** Inlo 

V irf VI BhtrtiiNj 


X 


Email Masuk 

TiWip: fa an "Jtni'w T 


P*f +4 1 -i 4 jfl t I I utAY-k |i T*r*L,k— 


l-bldivr [Tiimbkh ■* Ub*h] 

< 5 l E. I ii-i il M.WIIli m 

Q 4 Dija 

[ 7 } Emm K-pluJf 

£ji Sfi^ri'i [ *jP,J 

CJj Sanp 5 r i £ ► :■ n - i.r. ] 





H*fn-» | 

■Pp* r n | 

i*n 1 - « | 





□ t C^rl. 

I ~1 - Vikul 

C i Mih fl d i TV - Epjuuu a i h 1 i rt i i 


# T-orik 

Srl-mi-H *l-il-'ni»i ■Hi Vitliail 


X 


T-i ii n Itann 

07:56 Oth 

Part*#! l-i dan L I'arli-Mia | SafcalurtiSya 1 barikuUY* I T«r«kKr 






Mmpfja- 



- | 



ik&rtiul Pinc uiin 

4 .. Lump™ Sj fa 



HH Cdpti •jonyjh*#! SovfttMl Asd Pt* Ltd h* 4>hn4gnB- ur.f gr,(,.jF,,ij*g MjL CipUKihuAj* IP 1 ■ Li»*»jn ■ BmIhm- 

PCMDEfilTAHUMU r«ni„<np»ViA indaimni. jnt-ja, luUA Uni* n*nj.iljh. N s.r. ,.n,h Tinlj--j t j jj - jnj Lhtii iMittaim*** nvhmiMi j bjcjljh pjn Pi rj;i 


Gambar4.26 Membuka e-mail masuk 


4) E-mail masuk yang diklik akan ditampilkan. 



Aim, mini frani? - MMLE^hmJ - Qijgi 1 



i 


•5*: >j'L‘i .-^d 
*f fi O^nncuti 


p*'“i I f ant j ! ! 


Tl-ifli IfSlSiLPfiMIE tliUti i-lj i l'lsl- 



F#B** [T*»ft 6 *li - UfctSiJ 

£j) thliiil M.iouk 

Gd, r." ih 

Cj E-ffwiX Ke>jai 

Srur-I I K--■ ■:■ f, ,j L in ^ 


• 51 ,- l-.ii ii il ■i-Jiliin-'i ili Y-ihint! 

Itqnr *Y«hVi> , ~ ' TOfllbetpy*h*a.cp»n> ,_,'J 

1.1-;,.id*. ihfl|t^.(rtP¥*h«.GB^ld 


'i*Dw. Si Pit 


UjJ Ssmji 3 h 


EhOiG.i,gL*n] 


Vai-iooF mail 

1’HKWUL^ 


\hortEUf Pane .in jn 

id Futn Sajn 

*' l L}Tf, jn Siyj 


Selamat Datang! Arida 
sudah masuk, 

(Mudah, kan?) 


Y.iJim./ M, l i I iiiuHiiiinjtiitL.iij tin fed i Lull uni] in 
il n ii >1 .in fiiishj l-bin mm i'll Ii hi,iii irmt^piiiiiHji ,111.1. 

w Mnl.ti il ni i|-iii mil ii .iiith,i III,in Ihiii.m. Inlimi ija, 
Haiti t>nib fiHj.i... 

pflrtuhi Hlku liroti An is, Kemuiiin jfcsei S.il. nvto 
kopfljk Omi rrijm saja Muiaiiah 

* Tl' h ii I-ili ifrii-j jri ji/i. ny.H., kpAHMn.ni Ivij.imiii 

Sirtla saji, ^pomtSuirol $h Norton .AndiVWua stWu 
Oak-wi* 24-7 dnw»igp& l >k &psmL phr^hmg:, am ,'os T 
Hunf miO Hl ppqo^lLfBoAn-J ? 

* Nihlii.ilihili |iHiij'iFii^,iii-in ]-tk Inh VI-is. nJti^Jlilt 
Snr-.por sh tomuo ge^M fteNumgi ixou mis L - peMmai, 
lofmqsii Isfnpirsn iyiO Iff *jlmro»n y*nij Andq 
tiiMnMn 


Inl'ii iran .1 vsyil 

ViWBlC 
Alin kJ 

.(i T-Pv*ti,>,hi 


■"-"■'J' 

r dJ-,j-i ij-ii 


■■d 1ia"riTirUn 

idur,. r.sf,,.,-.i*l, 

Br¥*iJR* 7 H ird<q) irrnn 
3VI Y*0:F 


LhfeA iqrtrcmi *yt«i 

i rtiWKH UfP -hi i thtriMM 


Gambar4.27 E-mail masuk yang ditampilkan 


119 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 








































































3. Menulis dan Mengirimkan E-mail 

Bagaimanakah cara untuk menulis dan mengirimkan e-mail ke orang lain? 
Ayo ikuti langkah-langkah untuk menulis dan mengirimkan e-mail dalam contoh 
berikut ini. 



Menulis dan mengirimkan e-mail 

1) Login terlebih dahulu ke alamat e-mailmu 

2) Klik pada pilihan Tulis. 


■e 

CD 

c 

CD 

CL 

55 

-is: 

.CD 

§ 


O 

.Q 

E 

3 

CO 


yjhe-al u ■ Lnrri-iJT 


[N n-O-N E 5 J A 

Kanfl-ak 


MAIL 

* Ofekllf 


?#l irn ■*: DA^n--. .iL f-r-n c rf Siqn Onu? Bintuon * 1 

tWl | P**W*«*fS ^*4 


AniJtamM'iiI - NilLEtetil - fits! 



[J 1 'jiftt quifk inf* 

u f yf 5h«rtcLila 


I cld rr 

C? j E ifci-iil MikHil. ill 

Cr.Hli 

Qi t'" > I Kfilua* 

Q Spam 
Cfl S snip ah 


S el aim at dating Akfent 

Anjj mtmdiki 1 *in 4 M y.Mnj ttlwH dlbou 
rr*n-t*h - uh»sj F in,till MiimL I Ik 




H-burain 


■JliHi a 


'[K-oa-ompk an J 
[H r.jt.r.gb+r. ] 


Cotfe!? ff^adiy uncid* aitach in Kjfeji polite 

KABUL, (AFPj r A double iv iidt aHaok M 4 go^ernrodn* otfiCi -n tht r»rth 
tft |h« Ugh* A < 464*1 44 Wri-.r'.^Y *n4 If ft iwufty t#otilr 4**4, 6 «k 4 **4 
said. 


Gambar 4.28 Memilih untuk menulis e-mail 


3) 


Tuliskan alamat e-mail yang akan dituju, kemudian tuliskan 
pesannya pada tempat yang tersedia. Selain itu, kamu juga dapat 
melampirkan file yang kapasitas maksimalnya 10 Mb. 

Misalnya: 


Alamat yang dituju 
Judul surat 
Isi pesan 


silfi_ramayanti@yahoo.co.id 
selamat ulang tahun 
(lihat gambar 4.29) 


4) Jika sudah selesai, tekan Kirim. 


/f 


YjM4* U|iI Lrf'AAy t V 


to!aunt akfwijr; lipn 0*A Imfenanv 

^XHoOf mail 

Indonesia 

nuiial 



CaHi rwalw WO 

Aa.i v.mii h.t.M? - Mail P<to«l - Ooit 

r«m Wnpw **b *•)w Or«H 

• «t«J 1 



J 



tUmiC in 4*'.g»n kom») Tin 

K«f.nU: Srfft_rA 4 Wywit.Oyihoo.CO.ld 


X.pik: S«Um«t Lrfwg Tahun 

■7 Lw^Hfii «ri I »i«- 


< — Alamat e-mail yang dituju 
Judul surat 


■S 

CD 

C 

CD 

CL 

.CD 

5 


<D 

n 

E 

3 

CO 


Xr *r B * 

AstatamualaAum <m wfc 


- Melampirkan file 

U in' *A — 1= 


■J * g 


SELAMAT ULANG TAHUN YANG KE -15 YACH 
Samoga citactanya dapat tocapa 

Tm»anmu. 

AMm 


Tempat menuliskan isi 
e-mail 


K Xm Wn|iw n> >o** Orolt HalJ 


Gambar 4.29 Menuliskan dan mengirimkan e-mail 


120 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
































































Apa itu E-mail? 



Surat elektronik atau pos elektronik dalam bahasa Inggris disebut 
e-mail. Pengertian e-mail adalah sarana kirim mengirim surat melalui 
jalur Internet. 

Dengan surat biasa, umumnya pengirim perlu membayar biaya 
per pengiriman (dengan membeli perangko). Tetapi, surat elektronik 
umumnya mengeluarkan biaya hanya untuk membayar sambungan 
Internet, kecuali e-mail ke telepon genggam, kadang pembayarannya 
ditagih per pengiriman. 

E-mail sudah mulai dipakai pada 1960-an. Pada saat itu, Internet 
belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan ‘mainframe’ yang 
terbentuk sebagai jaringan. 

Mulai 1980-an, e-mail sudah dapat dinikmati oleh khalayak umum. 
Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan pos di berbagai negara yang 
penghasilannya menurun karena masyarakat sudah tidak memakai 
jasa pos lagi. 

Agar dapat menggunakan e-mail, maka seseorang harus 
mempunyai alamat e-mail terlebih dahulu. Anatomi alamat e-mail 
adalah sebagai berikut: 

akfen_cr7@yahoo.co.id 

Keterangan: 

akfen_cr7@yahoo.co.id adalah alamat e-mailnya. 

akfen_cr7 : nama kotak surat ( mailbox ) atau nama pengguna 

(username) yang ingin dituju dalam mailserver. 

yahoo.co.id : nama mailserver tempat pengguna yang dituju, 

rinciannya: 

yahoo : nama domain, biasanya menunjukkan nama 
perusahaan/organisasi/perorangan. 

co '.second level domain, menunjukkan bahwa 
domain ini termasuk kategori coorporate (co). 

id : top level domain, menunjukkan bahwa domain ini 
terdaftardi otoritas domain Indonesia (id). 

Untuk mengirim e-mail, kita memerlukan suatu program mail-client. 
E-mail yang dikirim akan melalui poin-poin sebelum sampai di tujuan. 
Untuk lebih jelasnya, perhatikan urutan perjalanan e-mail berikut ini. 
Contoh yang dipakai adalah layanan SMTP dan POP3. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


121 






























Menulis e-mail -> e-mail client (di komputer pengirim) -> SMTP server 
penyedia e-mail pengirim Internet -> POP3 server penyedia e-mail 
penerima -> e-mail client (di komputer penerima) -> e-mail dibaca 
penerima 

Terlihat surat elektronik yang terkirim hanya melalui 5 poin (selain 
komputer pengirim dan penerima). Sebenarnya lebih dari itu, sebab 
setelah surat elektronik meninggalkan POP3 server akan melalui 
banyak server-server lainnya. Tidak tertutup kemungkinan e-mail yang 
kita kirim disadap orang lain. Oleh karena itu, jika e-mail yang kita 
kirim mengandung isi yang sensitif, sebaiknya kita melakukan tindakan 
pencegahan dengan cara mengacak (enkrip) data dalam e-mail tersebut 
(contohnya menggunakan PGP, sertifikat digital, dan Iain-lain) 

Dalam menggunakan e-mail harus mematuhi etika-etika tertentu. 
Etika dalam menggunakan e-mail sama dengan etika dalam menulis 
surat biasa. Ada e-mail yang isinya formal, dan ada juga yang informal. 
Beberapa etika penting dalam menggunakan e-mail adalah: 

1. Jangan mengirim e-mail dengan lampiran ( attachment ) yang terlalu 
besar (lebih dari 512 kB). Tidak semua orang mempunyai akses 
Internet yang cepat, dan ada kemungkinan lampiran tersebut 
melebihi kapasitas surat elektronik penerima, sehingga akan 
ditolak mailserver penerima. Selain itu, perhatikan juga bahwa 
beberapa penyedia e-mail juga menerapkan batasan tentang 
jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat diterima (dan 
dikirim) penggunanya. 

2. Jangan mengirim lanjut ( forward ) surat elektronik tanpa berpikir 
kegunaan bagi orang yang dituju. 

3. Selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong. 

4. Dalam mengutip tulisan orang lain, selalu usahakan mengutip 
seperlunya, jangan mau gampangnya mengutip seluruh tulisan 
orang itu. 

5. Dalam menjawab e-mail orang lain, kutip bagian yang kita tanggapi 
saja. Selain lebih jelas, juga tidak memakan waktu/jatah akses 
penerima. 

6. Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan 
kesan anda “berteriak”. 

7. Gunakan kata-kata dengan santun. Adakalanya sesuatu yang 
ditulis akan terkesan berbeda dengan apa yang dimaksudkan. 

Sumber. http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_elektronik (dengan perubahan) 


122 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 













Kegiatanmuj 


Ayo lakukan kegiatan berikut ini untuk meningkatkan keterampilan 
teknismu dalam menggunakan fasilitas e-mail. 

1. Buatlah alamat e-mail pribadimu di Yahoo. Catat ID Yahoo dan 
sandi yang kamu buat. 

2. Kumpulkan ID Yahoo teman-temanmu agar dapat saling berkirim 
e-mail. 

3. Login ke alamat e-mailmu tersebut. 

4. Kirimlah e-mail ke beberapa alamat e-mail temanmu. 

5. Jika ada e-mail yang masuk, cobalah untuk membukanya. 

6. Keluarlah dari alamat e-mailmu dengan melakukan sign out. 

___ J 


ilatihan 



1. Bagaimanakah cara memperlancar browsing pada Internet? 

2. Bagaimanakah cara mengalokasikan jumlah space pada harddisk 
yang memadai untuk cache ? 


3. Bagaimanakah cara menyimpan situs favorit? 

4. Apa yang dimaksud dengan offline browsing ? Jelaskan dengan 
kata-katamu sendiri! 


5. Bagaimanakah cara menyimpan suatu halaman web agar dapat 
dibuka kembali dengan offline browsing ? 

6. Jelaskan dengan singkat cara menggunakan search engine 
Google! 

7. Bagaimanakah cara membuat alamat e-mail pribadi? 

8. Bagaimanakah cara login ke alamat e-mail pribadi? 

9. Bagaimanakah cara menulis dan mengirimkan e-mail ke alamat 
e-mail orang lain? 

10. Bagaimanakah cara membaca e-mail yang masuk ke alamat e-mail 
kita? 



Bab 4 | Menjelajahi Internet 


123 























Kilasan Materi K 



1. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperlancar 
pencarian atau akses Internet adalah menghindari jam sibuk, 
menambahkan cache browser, tidak menampilkan animasi dan 
multimedia, menghentikan proses download, membuka jendela 
baru, menggunakan fungsi klik kanan, dan menyimpan situs 
favorit. 

2. Jika menemukan sebuah situs atau halaman web yang menarik 
dan berencana untuk mengunjunginya kembali pada suatu waktu, 
sebaiknya disimpan ke dalam daftar favorit. 

3. Jika browser terlalu lama mengakses suatu halaman web dan 
belum selesai juga, klik tombol Stop. 

4. Offi'/'nebrows/ngadalahsebuahcarauntukmenghematpenggunaan 
waktu online. 

5. Halaman web yang telah tersimpan di harddisk komputer, sewaktu- 
waktu dapat dibuka kembali tanpa harus melakukan koneksi ke 
Internet. 

6. Mencari data atau informasi di Internet memerlukan bantuan 
perangkat lunak pencari yang disebut mesin pencari atau search 
engine. 

7. Agar dapat menggunakan fasilitas e-mail, kita harus memiliki 
alamat e-mail pribadi pada sistus tertentu. 

8. Jika telah mempunyai alamat e-mail pribadi, kita dapat langsung 
login tanpa harus mendaftar dahulu. 

V___ ) 



Kamu telah mempelajari cara menjelajahi Internet. Manfaat apa yang 
kamu dapatkan dengan mempelajari materi tersebut? Apakah kamu 
dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba ambil salah 
satu materi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

J 

_ J 


124 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 



















o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Berikut ini adalah beberapa cara memperlancar browsing, kecuali.... 

a. tambahkan cache browser 

b. tidak menampilkan animasi dan multimedia 

c. melakukannya pada jam kerja 

d. menghentikan proses download 

2. Menu klik kanan yang berfungsi untuk membuka halaman yang ditunjuk 
oleh link pada jendela baru adalah .... 

a. Open 

b. Open in New Windows 

c. Save Target As 

d. Copy Shortcut 

3. Shortcut untuk membuka jendela Internet Explorer yang baru adalah .... 

a. Ctrl + Alt + N 

b. Ctrl + Shift + N 

c. Alt + Shift + N 

d. Ctrl + N 

4. Cara untuk menyimpan situs favorit adalah .... 

a. Favorites —> Add to Favorites 

b. Tools Add to Favorites 

c. File Save As 

d. Tools Favorites -» Add to Favorites 

5. Salah satu cara yang dapatdigunakan untuk menghematataumengurangi 
penggunaan waktu online adalah .... 

a. chatting 

b. browsing 

c. offline browsing 

d. shutdown 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


125 











6. Langkah-langkah untuk menyimpan halaman web adalah .... 

a. Edit Save As 

b. File —Save As 

c. Tools Save As 

d. Favorites -> Add to Favorites 

7. Jika kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam mesin pencari Google 
terdiri dari dua kata atau lebih, maka harus menggunakan .... 

a. tanda (...) 

b. tanda {...} 

c. tanda 1 ... ‘ 

d. tanda “... “ 

8. Ikon pada jendela Internet Explorer yang digunakan untuk mencetak 
halaman web yang sedang diakses adalah .... 

Y\ 

a - 

b. 

1/ J 

m 

c ' 



9. Perhatikan gambar berikut ini! 


Stltmtt 0 *<*rvg. «kfan_c r? 


Yahoo! mail 


Indonesia 


Kontak 


ttrtni | Vmpjn Or*ft J )<UI 


(Mi 


P«K«un W*b 


Ad.> vaim bill n? - Mail Poiisel - Oirti 


M-»fufck«rt (<J*pu»^k*n Tampilk An b« 


Lfii 



A 

B 


^ UiHMiw F4* 


feks Formal Biasa 


^ £ b / u y d * — * a a 

Assalamualaikum wt wb 

SELAMAT ULANG TAHUN YANG KE-15 YACH 
Semoga cita-cilanya (Japan tercapa 

TemanrrKi. 

Akfw 


D 


Kinrn 1 

Wnp«n Mtb*g«i Or«f 1 




Hjfc Ci|1jA 2000 Yjhoo' Atu fU Ltd StmuJ hjk l i t * » n> |i grtdjngund Jft? Hjii €ipti/K«ti|AM tP • L*r jnjft - 6>jMuA h 

PEUtERlTAHUAN Kjmi m#r*gympgkjr. iMnami pnbJ-Ji di litvf ah* UnliA m«r>g«1jhyi Itbih jjgh tjmi m«rtggyn^jrt AndJ. bjcjljh P •biiJfcJh Pnv j 


126 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






























Bagian yang menunjukkan alamat e-mail yang dituju adalah .... 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

10. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan ketika menulis dan 
mengirim surat melalui e-mail, kecuali.... 

a. mengirimkan surat ke banyak orang dalam satu waktu 

b. menambahkan perangko surat 

c. melampirkan file tambahan 

d. menuliskan isi surat 

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Bagaimanakah cara memperlancar browsing pada Internet? 

2. Bagaimanakah cara menyimpan suatu halaman web agar dapat dibuka 
kembali dengan offline browsing ? 

3. Jelaskan dengan singkat cara menggunakan search engine Google! 

4. Bagaimanakah cara membuat alamat e-mail pribadi? 

5. Jelaskan cara login ke alamat e-mail pribadi? 

6. Bagaimanakah cara menulis dan mengirimkan surat melalui e-mail? 

7. Bagaimanakah cara menyimpan situs favorit agar dapat dibuka kembali 
pada suatu waktu? 

8. Jelaskan rincian dari alamat e-mail berikut ini: 

a. yusuf_firdaus@yahoo.co.id 

b. irmayanti@yahoo.co.id 

9. Jelaskan menu-menu yang muncul pd saat melakukan klik kanan 
terhadap sebuah link! 

10. Apa keuntungan melakukan offline browsing ? 

C. Ayo praktikkan 

1. Lakukan login ke alamat e-mailmu. 

2. Tulis e-mail yang isinya adalah cerita pengalamanmu sewaktu liburan 
semester ganjil. 

3. Lampirkan foto-foto pada saat liburan. 

4. Kirimkan e-mail tersebut ke alamat e-mail beberapa temanmu dalam 
sekali kirim. 

5. Setelah selesai, lakukan sign out. 


Bab 4 | Menjelajahi Internet 


127 










Petunjuk: 

Untuk mengirimkan e-mail ke beberapa orang dalam sekali kirim, gunakan 
kolom Cc seperti yang diperlihatkan berikut ini. 


Yahoo! M 

ail Lainnya^ 


"XXHOOf,MAIL 

. ClaSSIC 

INDONESIA 


Mail 

Kontak 

Kirim 

Simpan sebagai Draft 

Batal 


Masukkan ala mat (dipisahkan dengan koma) Tampilkan Bcc 


silfi_ramayanti(§)yahoo.co.id 


Cc: 


Topik: 

Selamat Ulang Tahun 

Kolom Or 


Lampirkan File | 

Teks Format Biasa 


v' 


B / U 

^ @ s£> — 

■ ^ 

n — 

% 


Assalamua’laikum wr. wb. 

SELAMAT ULANG TAHUN YANG KE-15 YACK. 


Dalam menuliskan alamat e-mail temanmu di kolom Cc, gunakan pemisah 
berupa tanda titik koma (;). Perhatikan contoh berikut ini: 

Kepada: silfi_ramayanti@yahoo.co.id 

Cc : akfen_cr7@yahoo.co.id; agus_zakaria@yahoo.co.id; lulu_sufyan@ 
yahoo.com; 

Pada contoh tersebut, si pengirim mengirimkan sebuah e-mail yang sama 
kepada 4 orang temannya dalam sekali kirim. 


128 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 























Program Presentasi 
Microsoft PowerPoint 2003 

(Pengayaan) 



Microsoft PowerPofnt - [Presentalioni] 



H 


r^jj File Insert Format Tods Slide Show wndow Kefp AdotjefOF 

V A* * -J <Q f “J r 'M J . J h /A S 3 


i J J J i jp J i 


* ft - 

JO 


I Arid 


- ie . b / ii s 


A A 


■A ’>- / De&gn i Mew SWe 


i — -m — 


□ \ x 





■e 

CD 

C 

CD 

CL 

0> 

5 


O 

n 

E 

3 

CO 




Click to add notes 


i? 


Dtl-aw - QJ Ay toSh-apes - \ V □ Q -i. O tftl _al 22 

Side 1 of 4 Gbf-s layers 


* T A ^ = r™ 


J J 


English (US-) 


us 


Gambar 5.1 Membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint 2003 


Microsoft PowerPoint adalah program komputeryang merupakan bagian 
dari Microsoft Office. Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk mengatur 
dan menyajikan informasi dalam bentuk slide yang dapat ditampilkan pada 
layar proyektor. Oleh karena itu, sudah banyak orang yang menggunakan 
Microsoft PowerPoint untuk membuat sebuah presentasi. 

Salah satu versi dari Microsoft PowerPoint adalah Microsoft PowerPoint 
2003. Komponen apa saja yang ada pada Microsoft PowerPoint 2003? 
Bagaimanakah cara membuat presentasi pada Microsoft PowerPoint 2003? 
Ayo temukan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mempelajari bab ini. 

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengidentifikasi 
komponen yang ada pada Microsoft PowerPoint 2003 dan membuat 
presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2003. 





































































Peta Konsep 



• Mengaktifkan 

• Menyimpan 
hasil kerja 

• Menutup 
program 


• Membuat file 
baru 

• Memasukkan 
teks dan Word 
Art 

• Menambahkan 
background 
dan design 
template 

• Menambahkan 
animasi dan 
efek suara 

• Menyisipkan 
gambar, 

Clip Art, dan 
AutoShapes 

• Mengatur 
transisi 
antar slide 

• Menambahkan 
tombol aksi 


Kata Kunci 


o 



Presentasi, slide, slide layout, background, design template, animasi, 
slide show, transisi, tombol aksi 

































A. Mengenal Microsoft PowerPoint 2003 

Microsoft PowerPoint 2003 merupakan program aplikasi yang akan 
mem-bantu penyusunan sebuah presentasi yang efektif, menarik, dan 
profesional. Microsoft PowerPoint 2003 akan membuat sebuah gagasan 
menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan. Agar dapat 
menggunakan Microsoft PowerPoint 2003, kamu harus dapat mengaktifkan 
dan menutup Microsoft PowerPoint 2003, mengenal komponen, ikon, dan 
menu pada Microsoft PowerPoint 2003, serta menyimpan hasil kerja pada 
Microsoft PowerPoint 2003. Ayo cermati uraiannya berikut ini. 


1. Mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003 

Langkah pertama dalam menggunakan Microsoft PowerPoint 2003 
adalah mengaktifkannya. Untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003, 
ikutilah langkah-langkah berikut ini: 

1) Klik tombol Start. 

2) Pilih All Programs, kemudian pilih Microsoft Office. 

3) Pilih Microsoft Office PowerPoint 2003. 


■8 

CD 

C 

CD 

CL 

is- 

a> 

§ 


o 

.Q 

E 

3 

CO 


PT LEUSER 


Internet 

Internet Explorer 

Adobe Photoshop 




Calculator 


Wf 



PowcrOVD 


Winamp 




DIG]IAIQURAN,E> 


Lru urto Unfur mu. t 
Library ZOOS 


Microsoft Office Wor 

~0 

Microsoft Office Extt ft 


All Programs * 



ft Microsoft Office 


Startup t 

WnRAR t 

Adobe Acrobat 6.0 Professional 

Adobe Bridge 

Adobe ImageReady C52 

Adobe InDesign C52 

Adobe Photoshop C52 

Internet Explorer 

MSN 

Windows Media Player 
Wndcws Movie Maker 
Microsoft Encarta ► 

Winamp ► 

I-R.I-S. <XR Registration 
TransTool ► 

CorelDRAW Graphics X3 ► 
mr 0 ► 

Flv Player ► 

Applian Flv Player 

Adobe Design Premium CSS ► 

Morton SystemWorks ► 

Shollu v3,06 ► 


ft 

EJ 

£ 

\ 

a 

* 

© 

% 


ft 

ft 


ft rtcrosoft Office Tools 
i^1 r*crosoft office Access 2003 
[S] Microsoft office Excel 2003 
torosoft Office Puhteher 2M3 
, >v 1 Mtfrosoft Office Word 20C3 
1^1 


Msrosjft Office PowerPoint 2003 


^ Microsoft Office InfoPath 2003 
Microsoft Office Outlook 2003 


y Log Off © Shut Down 


mS start CEO 





Gambar 5.2 Mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003 


4) Jendela Microsoft PowerPoint 2003 akan ditampilkan dan siap diguna- 
kan. 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


131 


































Sumber: Koleksi penerbit 


Coba kamu aktifkan Microsoft PowerPoint 2003 dengan cara seperti 
yang telah diuraikan di atas. Kemudian, carilah cara lain untuk 
mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003. 

V___ J 


2. Tampilan Jendela Microsoft PowerPoint 2003 

Setelah kamu mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003, maka akan 
muncul tampilan jendela Microsoft PowerPoint 2003 pada layar monitor. 
Berikut ini adalah tampilan jendela Microsoft PowerPoint beserta penjelasan 
komponen-komponennya. 


komponen 
Menu bar 

Formatting 

menu 

Outline 

slides 



Slide show, 

Normal 
view 

Slide sorter, 
view 


Microg'Cift PowerPoint - fPrcsonlatienlJ 



0 y* 

\ J Ji A ± 4 J !| -t Jl 


Fynwit l<xh Sy* Shew ®ndow fjrtp Adofce PDF 

y ft & -IUJ 


Arid 




B I II $ 


A A 



Click to add title 


Click lo add subtitle 


Click to add notes 


Type a quesEr&n for help 

I J 





“ Gettuny Started 

P ■*! H IiMiTT 

ti jOfficeOnline 


A 


* tO HiirOSOft Office 
£>#» 

* the latest news about vs«g 
PwwFPinrt 

* fiiiorndticaly update this fast 
from the web 

More.,. 


standard 

nenu 


Search for: 


£3 

Exitfftple: "Print mere Khv* w copy 14 
Open 

Paswi afi ALS PftrAQA 
Pcntbekirofan Maternatdso. pji 

PsuduariBQS BLiKU DtKWAS 

Te*3 CD-ppt 
Present-JS4 I 


A^05hjpt* ’ \ >nOU40llli A' = ----- H -J J c 



Sfcfc I of 1 


Defar* Dettgn 


Er^lsh (U.5.) 


Tombol 

Close 


Drawing 

menu 


Gambar 5.3 Tampilan jendela Microsoft PowerPoint 2003 


Penjelasan tentang komponen-komponen yang ada pada jendela 
Microsoft PowerPoint 2003 adalah sebagai berikut: 

a) Title bar. merupakan judul dari dokumen yang sedang dikerjakan. 

b) Menu bar. daftar menu yang masing-masing terdiri dari beberapa perintah. 

c) Standard menu: ikon dan menu untuk menangani file, menyisipkan objek 
gambar atau grafik. 

d) Formatting menu: ikon dan menu yang berhubungan dengan pengaturan 
huruf atau tulisan. 


132 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

















































Sumber: Koleksi penerbit 


e) Slide sorter view: menampilkan keseluruhan slide di layar kerja dalam 
bentuk ukuran kecil. 

f) Slide show: menampilkan tayangan sebuah slide. 

g) Drawing menu: ikon dan menu yang terdiri dari item yang berhubungan 
dengan pembuatan ataupun pengaturan gambar. 

3. Menyimpan Hasil Kerja 

Agar pekerjaan yang telah dibuat pada Microsoft PowerPoint 2003 
tidak hilang, kamu harus menyimpannya. Untuk menyimpan hasil kerja pada 
Microsoft PowerPoint 2003, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Setelah selesai mengoperasikan Microsoft PowerPoint 2003, pilih menu 

File. 

2) Pilih Save sehingga muncul kotak dialog Save As. 

3) Tentukan tempat (folder) yang akan digunakan untuk menyimpan file 
tersebut pada opsi Save in, misalnya pada My Documents. 

4) Ketikkan nama file pada File name, misalnya Presentation2, kemudian 
klik Save. 



Gambar 5.4 Menyimpan hasil kerja 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


133 




























4. Menutup Microsoft PowerPoint 2003 

Untuk menutup program aplikasi Microsoft PowerPoint 2003, langkah- 
langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Simpan hasil kerja. 

2) Pilih menu File, kemudian pilih Exit. 

Cara lainnya yang dapat dilakukan untuk menutup Microsoft PowerPoint 
2003 adalah dengan menekan tombol Close pada pojok kanan atas layar 
monitor. 


Kegiatanmu 



Aktifkan Microsoft PowerPoint 2003, kemudian simpan dokumen 
tersebut dengan nama “Blank Presentation”. Setelah itu, tutup kembali 
Microsoft PowerPoint 2003 tersebut. 

V___ J 


B. Membuat Slide Presentasi 

Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2003, kamu dapat membuat 
slide untuk presentasi. Jika kamu sudah mampu membuat slide presentasi, 
kamu dapat berwirausaha dengan cara menjual jasa untuk membuatkan slide 
presentasi bagi orang-orang yang akan melakukan presentasi. 

Untuk membuat slide-slide yang akan ditampilkan dalam presentasi, 
kamu harus membuat perencanaan sesuai dengan materi presentasi yang 
akan disajikan terlebih dahulu. Buatlah garis besar materi dengan kalimat 
yang singkat, padat, dan berisi. Susunannya dimulai dengan kalimat pembuka, 
latar belakang, permasalahan, pembahasan, dan penutup yang berupa 
kesimpulan/saran. Setelah semuanya terencana dengan baik, barulah kamu 
dapat merancang hal yang akan diungkapkan dalam presentasi tersebut ke 
dalam slide-slide dengan menambahkan feature-feature dan animasi tertentu 
sedemikian rupa sehingga dalam penyajiannya menarik. 

1. Membuat File Baru 

Langkahawal untuk membuat slide setelah program Microsoft PowerPoint 
2003 aktif adalah membuat file baru. Ada tiga cara untuk membuat file baru, 
yaitu sebagai berikut: 

1) Klik menu File —> New. 

2) Klik ikon L ] pada toolbar Standard. 

3) Tekan Ctrl + N pada keyboard. 


134 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
















Sumber: Koleksi penerbit 


Kamu dapat memilih salah satu dari ketiga cara tersebut untuk membuat 
file baru pada Microsoft PowerPoint 2003. 

Setelah itu, pilih bentuk slide layout sesuai dengan rancangan presentasi 
yang diinginkan, seperti bentuk layout untuk teks saja ( text layouts), gabungan 
teks dengan gambar, grafik atau bentuk lainnya (text and content layouts) sesuai 
kebutuhan. Jika ingin leluasa dalam berkreasi, pilihlah content layouts berupa 
lembaran slide kosong. Setelah ini kamu siap memasukan teks, gambar, grafik 
atau bentuk feature lainnya ke dalam slide dengan layout tersebut. 



Gambar 5.5 Slide layout 


2. Memasukkan Teks dan Word Art 

Berikut ini adalah cara-cara untuk memasukkan teks dan Word Art ke 
dalam lembar presentasi (slide). 

a. Memasukkan Teks 

Jika slide layout yang dipilih telah memiliki kotak untuk diisi teks, kamu 
cukup mengklik tulisan “Click to add title” atau “Click to add subtitle” pada 
kotak tersebut, kemudian mengetikkan teksnya. 

Jika slide layout kosong, kamu dapat memasukkan teks dengan meng- 
gunakan text box dengan cara sebagai berikut: 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


135 

















































































































































































































































































































































1) Pilih menu Insert pada toolbar menu, kemudian pilih Text box. Atau klik 
ikon J yang ada pada Drawing Toolbar. 

2) Ketikkan teksnya pada text box tersebut. 

Kamu dapat mengatur format dari teks yang diketikkan sesuai dengan 
tampilan yang diinginkan, misalnya memilih jenis huruf, ukuran huruf, efek 
pencetakkan, dan warna sesuai dengan fasilitas yang diinstall ke komputer. 


b. Memasukkan Word Art 

Kamu dapat memasukan huruf/kata/kalimat dengan menggunakan 
program bantu Word Art. Dengan Word Art, huruf/kata/kalimat dapat dirancang 
dalam tampilan seni yang menarik. Ayo perhatikan dan ikuti langkah-langkah 
pada contoh berikut ini. 



Contoh 


Menyisipkan Word Art ke dalam slide 

1) Klik menu Insert. 

2) Klik Picture. 

3) Klik Word Art. 



-8 

<b 

c 

CD 

Cl 

5 


d) 

.Q 

E 

3 

CO 


Select a WordArt style: 


VMM 



Wonwrt 

WordArT 

? w 

«f 

A 

r 

* 


WordArt 

toriM 


lMfet 

; W 

* 

A 

r 

t 

WordArt 

WordArt 

WordArt 

Wort Art 

WordArt 

» iw 

4 

A 

F 

| 

W/wdAri 

Won!/, it 


fWfel 


: ¥f 

4 

A 

l 

§ 

Wjjd&t 



IP 1 


? [% 
5 


OK 


Cance! 


Gambar 5.6 Pilihan jenis-jenis Word Art 

4) Pilih salah satu jenis Word Art, kemudian ketik teks yang ingin 
ditampilkan. 


136 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 































































































































is- 

a> 

§ 


a> 

n 

E 

3 

CO 



Gambar 5.7 Memasukkan teks dengan Word Art 



Klik OK 


Menampilkan Word Art pada slide. 


R Wtcraiflifl Pmwif el rrt ■ [P rtwnla Ito rti ] 



EK® r J5D 

i?SJ [TiMi-t f^rrat ilx-w 



lype a QuMtiGft Mp * X 

i J -J A A * - j / -d 

- 1 1 J Jl 

,t m - » n 


II -11 - ir / « $ 

lilLi 

4' j’Dtwn ,arwSWf e 



Outat Sfcde-t 



W'.'t llArl 


-i £**#... £ .4 A* j* * £ 




CD 

C 

CD 

CL 

55 



0 C lick ta adtf iwles 

-Q 1ST 

E I Ohm - - X ~ ^ - A' = d j 

jj sw* n t iii 

Gambar 5.8 Tampilan Word Art pada s//de 

Apabila kamu menginginkan bentuk animasi kalimat yang ditampil- 
kan kata demi kata atau huruf demi huruf, pemasukan kalimat tersebut 
ke dalam slide jangan menggunakan Word Art karena oleh Microsoft 
PowerPoint 2003 akan dibaca sebagai objek gambar. 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


137 


















































3. Menambahkan Background dan Design Template 

Bagaimanakah cara menambahkan background dan design template ? 
Ayo cermati uraiannya berikut ini. 

a. Menambahkan Background 

Untuk menambahkan background warna pada slide, lakukan perintah 
berikut: 

1) Aktifkan menu Format. 

2) Pilih Background, kemudian pilih warna 
sesuai selera. 

3) Pilih salah satu dari pilihan berikut: Apply 
(untuk slide tersebut saja), Apply all (untuk 
seluruh slide yang ada pada presentasi 
tersebut). 


Gambar 5.9 

Pengaturan background slide 


Selain warna biasa, dapat pula 
ditambahkan efek khusus seperti gradient, 
texture,patern, dan picture untukbackground. 
Ayo perhatikan contoh berikut ini. 




Contoh 


Menambahkan background untuk slide 

1) Aktifkan menu = ormat. 

2) Pilih Background, kemudian pilih r ill Effect. 


Background 



■e 

CD 

C 

CD 

Q. 

_<D 

5 


CD 

.Q 

E 

3 

CO 


Background fill 

^ Title of Slide 
• Bullet text 


Apply to All 


Apply 


Cancel 


V 



Automatic 




More Colors... 

Fill Effects... 


ster 


Gambar 5.10 Memilih Fill Effect untuk background 


138 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


Sumber: Koleksi penerbit 







































































Sumber: Koleksi penerbit Sumber: Koleksi penerbit 


3) Pilih tab Texture, kemudian pilih salah satu jenis tekstur dan tekan 

OK. 



Gambar 5.11 Pilihan fill effect untuk background 

Setelah itu, muncul pilihan seperti berikut ini. 



Gambar 5.12 Pilihan untuk menambahkan background 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


139 




















































5) Klik Apply untuk menambahkan background pada slide yang 
sedang dibuka atau Apply to All untuk menambahkan ke semua 
slide. 


■8 

CD 

C 

CD 

CL 

is- 

5 


<D 

J3 

E 

3 

(0 


FU Mkfiiusl l tfawnrftelnr - [ 0 fiM*n 1 *HpnTj 



- 

= " 5 J E*= t* yew Forwtst I«fc Si* v.jh Bxtox 

| 4 eti AtWbeFW 

Ttf* A 

¥ X 

* -j A > * ■ 

^ -3 J 

- ^ m a » 

i- r.* _ 

__ B 

j 4 rt 4 - 1 ! ■ B i II $ E S 1 

A" a' 

«i ’ /htf j tHwStti c 

A, 


Q 













■ 

y •> Ar_ ..■*.£•.,■> v *c. a ,.y.i yw * v- >.Vi y«-; 


?* - ■->- * ‘ ?’ •'*** r •-‘v 

Click to add title 

Click to add subtitle 

.... ... ... 

. • •. —y ' • •• — 

iy.* ‘.-■r*’ '•f' 1 -. v-v-.■ * .* • S.j-y 



ClfV triA-tf rritp-? 


1=3 V 


: Djwt ■ Atf c^Mprt - \ I - ! O ■ . . t ,'7 & _i 

QefaJt Desman 


.V T 


--•=•••• £ J JU 


Ld 


Gambar 5.13 S//de yang diberi background 


b. Menambahkan Design Template 

Design template adalah background yang telah disediakan oleh Microsoft 
PowerPoint 2003. Kamu dapat memilihnya sesuai dengan selera. Caranya 
adalah sebagai berikut: 

1) Klik menu Format. 

2) Klik Slide design. 

3) Pilih Design Template, kemudian pilih design yang diinginkan. 



Gambar 5.14 Design template pada slide design 


140 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 







































































































Berikut ini adalah contoh slide yang sudah diberi design template. 




Gambar 5.15 Slide yang diberi design template 


Kegi atanmu j 

Ayo lakukan kegiatan berikut ini untuk meningkatkan daya saing 
dengan teman-temanmu dalam membuat suatu tampilan slide yang 
menarik. 



Buatlah slide seperti gambar berikut ini. 



dan Komiinikasi 

Sejarah Perkembangan T1K H 
Perkembangan Perangkat TIK 
Manfaat TIK Bags Kehidupan 
Teknologi Internet 
Fasilitas internet 


Tuliskan langkah-langkah yang kamu lakukan untuk membuat slide 
seperti itu. Kemudian, coba kamu tambahkan atau ubah tampilan 
slide tersebut sehingga terlihat semakin menarik dan baik untuk suatu 
presentasi. Ayo, buatlah tampilan slide yang lebih menarik daripada 
temanmu. 

^_ J 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


141 
















































Sumber: Koleksi penerbit 


4. Menambahkan Animasi dan Efek Suara 


Untuk menambahkan animasi dan suara, caranya adalah sebagai berikut: 

1) Aktifkan menu Slide Show. 

2) Pilih Custom Animation. 

3) Klik teks yang akan dibuatkan animasinya. 

4) Pilih bentuk animasi dan efek suara yang diinginkan. 


i Custom Animation 


Change ▼ nj Remove 


Modify: Diamond 


■e 

CD 

C 

CD 

CL 

is- 

.CD 

5 


CD 

42 

E 

3 

CO 


Start: 

'O On Cfcck 

V 

Direction: 

In 

V 

Speed: 

Medium 

V 


1 ^ T<le 1: Presentasi I 


| ► Play | |lp Side Show 


0 AotoPr eview 


Diamond 


Effect Timng Text Animation 
Settings 

Orection: In 

Enhancements 


Socnd: 

[No Sound] 

V 

After animation: 

Don’t Dim 

V 

Animate text: 

Al at once 

V 



OK 





Cancel 


Gambar 5.16 Menambahkan animasi 


5. Menyisipkan Gambar, Clip Art, dan AutoShapes 

Perintah untuk memasukan gambar, Clip Art, dan AutoShapes pada 
dasarnya sama seperti memasukan Word Art, yaitu dengan cara mengaktifkan 
menu Insert, kemudian pilih Picture. Selanjutnya, pilih objek yang diinginkan, 
apakah gambar, Clip Art, atau AutoShapes. 



Gambar 5.17 Menyisipkan gambar, Clip Art, atau AutoShapes pada slide 


142 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 
















































































6. Mengatur Transisi Antar slide 

Proses tampilnya dari satu slide ke slide berikutnya dapat diatur secara 
otomatis dalam jangka waktu tertentu atau dapat pula diatur sampai saat 
mengklik tombol mouse. Bentuk efek tampilan, suara, dan kecepatannya 
dapat diatur slide per slide, ataupun berlaku untuk seluruh slide yang ada 
dalam file presentasi tersebut. Caranya adalah: 

1) Aktifkan menu SlideShow. 

2) Klik Slide Transition. 

3) Setelah muncul jendela Slide Transition, isi aturan/perintah apa yang 
diinginkan. 



Gambar 5.18 Pengaturan slide transition 


7. Menambahkan Tombol Aksi 

Tombol aksi adalah sebuah tombol yang dibuat untuk mengerjakan 
perintah tertentu sesuai dengan hyperlink yang dibuat. Misalnya, tombol yang 
berfungsi untuk kembali ke slide sebelumnya. Untuk menambahkan tombol 
aksi pada slide, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Pilih slide yang akan ditempati tombol aksi. 

2) Pada menu Slide Show, pilih Action Buttons. 

3) Pilih tombol aksi yang diinginkan, misalnya Home, Movie, Return, dan 
sebagainya. 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


143 










































Slide Show 


¥ 

View Show F5 

Set Up Show,.. 


Action Buttons ► 


Animation Schemes.,, 

Stu 

Custom Animation... 


Slide Transition,,* 

$ 



Gambar 5.19 Pilihan tombol aksi 


4) Klik pada slide untuk menampilkan tombol aksi. 

5) Pastikan bahwa Hyperlink to terpilih. 

6) Klik OK untuk menerima hyperlink yang ditawarkan dalam daftar 
Hyperlink to, atau tekan tombol panah dan pilih link yang diinginkan. 


Action Settings 


Mouse Click Mouse Over 



Action on click 
None 

© jttepeHjnk to: I - 

Next Slide v 


__ Run program: 



] Play sound: 


OK 


1 

Cancel 


Gambar 5.20 Mengatur hyperlink dari tombol aksi 


144 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












































8. Menampilkan Presentasi 

Setelah selesai membuat slide untuk presentasi, kamu dapat 
menampilkan presentasi tersebut. Untuk menampilkan presentasi yang telah 
dibuat, caranya adalah dengan memilih menu Slide Show, kemudian pilih View 
Show. Cara lainnya adalah dengan menekan tombol F5 pada keyboard. 

Kegiatanmu 

Buatlah sebuah presentasi tentang data diri kamu, kemudian tambahkan 
animasi dan efek suara, sisipkan foto pribadimu di dalamnya, dan 
tambahkan tombol aksi untuk kembali ke slide sebelumnya atau menuju 
ke slide selanjutnya. Selain itu, lakukan pengaturan transisi anta rslide. 
Setelah selesai, tampilkan presentasi tersebut. 

V_._ J 




Sejarah Microsoft PowerPoint 


Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh 
Bob Gaskins dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan 
bernama Forethought, Inc yang kemudian mereka ubah namanya 
menjadi PowerPoint. Pada 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis, dan 
komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. Pada waktu itu, 
PowerPoint masih menggunakan warna hitam dan putih, yang mampu 
membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector 
(OHP). Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan 
dukungan warna, setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. 


Microsoft pun mengakuisisi Forethought, Inc dan tentu saja 
perangkat lunak PowerPoint dengan harga kira-kira 14 Juta dolar pada 
31 Juli 1987. Pada 1990, versi Microsoft Windows dari PowerPoint (versi 
2.0) muncul ke pasaran, mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0. Sejak 
1990, PowerPoint telah menjadi bagian standaryang tidak terpisahkan 
dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System (kecuali Basic 
Edition). 


Versi terbarunya adalah Microsoft Office PowerPoint 2007 
(PowerPoint 12), dirilis pada November 2006, yang merupakan 
sebuah lompatan yang cukup jauh dari segi antarmuka pengguna dan 
kemampuan grafik yang ditingkatkan. 

Sumber: Wikipedia dengan perubahan seperlunya 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


145 































[fatihan ) 


1. Bagaimanakah cara untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 
2003? 

2. Jelaskan komponen yang ada pada jendela Microsoft PowerPoint 
2003? 

3. Bagaimanakah cara untuk menyimpan hasil kerja pada Microsoft 
PowerPoint 2003? 

4. Bagaimanakah cara untuk menutup program aplikasi Microsoft 
PowerPoint 2003? 

5. Bagaimanakah cara untuk membuat file baru pada Microsoft 
PowerPoint 2003? 

6. Bagaimanakah cara untuk memasukkan teks dan Word Art ke 
dalam slide? 

7. Bagaimanakah cara untuk menambahkan background dan design 
ke dalam slide? 

8. Temukanjenis-jenisanimasi dan efeksuara yang ada pada Microsoft 
PowerPoint 2003! (lihat pada bagian Custom Animation) 

9. Bagaimanakah cara untuk menyisipkan teks dan Word Art ke dalam 
slide? 

10. Temukan jenis-jenis tombol aksi yang dapat dibuat pada slide] 
(lihat pada bagian Action Button) 

\_ J 



Kilasan Materi 




1. Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang akan 
membantu penyusunan sebuah presentasi yang efektif, menarik, 
dan profesional. 

2. Untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003, langkahnya 
adalah: 

Start -> All Program -> Microsoft Office Microsoft PowerPoint 
2003 

3. Untuk menyimpan hasil kerja pada Microsoft PowerPoint 2003, 
langkahnya adalah: 

File -» Save atau File ->■ Save As 


146 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 






















4. Untuk menutup program aplikasi Microsoft PowerPoint 2003, 
langkahnya adalah: 

File —► Exit 

5. Untuk membuat s//c/e-s//c(e yang akan ditampilkan dalam presentasi, 
buatlah perencanaan sesuai dengan materi presentasi yang akan 
disajikan terlebih dahulu. 

6. Untuk memasukkan text box, Word Art, gambar, Clip Art, atau 
AutoShapes, gunakan menu Insert. 

7. Selain warna biasa, dapat pula ditambahkan efek khusus seperti 
gradient, texture, patern, dan picture untuk background. 

8. Design template adalah background yang telah disediakan oleh 
Microsoft PowerPoint. 

9. Untuk menambahkan animasi dan efek suara pada slide, 
langkahnya adalah: 

Slide Show —CustomAnimation 

10. Untuk mengatur transisi antars//de, langkahnya adalah: 

Slide Show Slide Transition 

11. Tombol aksi adalah sebuah tombol yang dibuat untuk mengerjakan 
perintah tertentu sesuai dengan hyperlink yang dibuat. 

12. Untuk menampilkan presentasi, langkahnya adalah: 

Slide Show —View Show 

V___ J 


..o 

Kamu telah mempelajari program presentasi Microsoft PowerPoint 
2003. Manfaat apa yang kamu dapatkan dengan mempelajari materi 
tersebut? Apakah kamu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari- 
hari? Coba ambil salah satu materi untuk diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 



Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


147 















o 



Soal-Soal Evaluasi 


A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang akan membantu 
penyusunan sebuah presentasi agartidak .... 

a. efektif c. monoton 

b. menarik d. profesional 

2. Langkah untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint 2003 adalah .... 

a. Start -» All Program -> Microsoft Office PowerPoint 2003 

b. Start —> Microsoft Office -> All Program —> Microsoft Office 

PowerPoint 2003 

c. Start—> All Program -> Microsoft Office PowerPoint 2003-> Microsoft 
Office 

d. Start -» All Program -» Microsoft Office -» Microsoft Office 

PowerPoint 2003 

3. Perhatikan gambar berikut ini! 


: J J A -£ idM 

Ji 

y ai /. & f 

‘ 1 '^' I J J 

k /A 4 a «* 


Gambar di atas adalah .... 

a. menu bar c. formatting menu 

b. standard menu d. drawing menu 


4. Cara untuk menutup program aplikasi Microsoft PowerPoint 2003 
adalah .... 

a. File -» Exit c. File -»Close 

b. Edit Exit d. Edit Close 

5. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum membuat slide presentasi 
adalah .... 

a. mengadakan survey ke lapangan 

b. mempersiapkan bahan presentasi 

c. membuat perencanaan sesuai dengan materi 

d. merancang hal yang akan diungkapkan dalam presentasi 


148 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 















6. Berikut ini adalah cara untuk membuatfile baru pada Microsoft PowerPoint 
2003, kecuali.... 

a. klik menu File -> New 

b. klik ikon pada toolbar standard 

c. tekan Alt + N pada keyboard 

d. tekan Ctrl + N pada keyboard 

7. Bentuk slide layout yang digunakan untuk merancang teks saja disebut.... 

a. text layouts 

b. content layouts 

c. text and content layouts 

d. other layouts 

8. Jika slide layout kosong, untuk memasukan teks ke slide dapat 
menggunakan .... 

a. Clip Art c. Picture 

b. AutoShapes d. Text Box 


9. Background yang telah disediakan oleh Microsoft PowerPoint 2003 disebut 


a. fill effect c. texture 

b. design template d. patern 



Lambang tombol aksi “Home” adalah .... 



c. 

d. 



B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan komponen yang ada pada jendela Microsoft PowerPoint 
2003! 

2. Jelaskan langkah-langkah untuk menambahkan background dan design 
template pada slidel 

3. Bagaimanakah cara untuk menambahkan animasi dan efek suara pada 
slide presentasi? 


Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


149 























4. Bagaimanakah cara mengatur transisi antars//'c/e? 

5. Bagaimanakah cara untuk menambahkan tombol aksi ke dalam slide ? 

6. Bagaimanakah cara membuat file baru pada Microsoft PowerPoint 
2003? 

7. Bagaimanakah cara menyisipkan teks dan Word Art ke dalam slide ? 

8. Apa yang dimaksud dengan tombol aksi? Jelaskan! 

9. Jelaskan cara-cara untuk menyimpan hasil kerja pada Microsoft 
PowerPoint 2003! 

10. Jelaskan hal-hal yang dapat ditambahkan ke dalam slide ketika sedang 
membuat suatu presentasi! 


C. Kerjakan bersama teman sekelompokmu. 

1. Buatlah sebuah presentasi tentang peralatan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

2. Untuk Slide 1, buatlah tampilan seperti berikut ini. 


P 

r 

e 

s 

e 

n 

t 

a 

s 

i 


Peralatan Teknologi 
nfrormasi dan Komunikasi 


Hand Phone 



Koinp 



Tehnologj Inf on nasi (fail Koniiuiiikasi 


Tombol “Hand Phone”, tombol “Notebook”, dan tombol “Komputer” 
adalah tombol aksi (action button) yang hyperlinknya ke slide 
penjelasannya. 


150 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 














3. Slide 2 adalah hyperlink dari tombol “Komputer”. Tampilannya seperti 
berikut. 


Komputer 


Komputer adalah alat berupa 
hardware dan software yang 
digunakan untuk membantu 
manusia dalam mengolah data 
tnenjadi informasi dan 
menyimpannya untuk 
ditampilkan di lain waktu. 


Home 



Tombol Home hyperlinknya ke Slide 1 (First Slide). 


4. Slide 3 adalah hyperlink dari tombol “Notebook”. Tampilannya seperti 
berikut. 


Notebook 


Notebook adalah peralatan 
yang fungsinya sama 
dengan komputer tetapi 
bentuknya praktis dap at di 
lip at dan dibawa-bawa 
karena menggunakan 
bantuan baterai charger. 



Home 



Bab 5 | Program Presentasi Microsoft PowerPoint 2003 (Pengayaan) 


151 















Slide 4 adalah hyperlink dari tombol “Hand Phone”. Tampilannya seperti 
berikut. 


Hand Phone 


Hand Phone adalah alat 
komunikasi tanpa kabel 
yang benipa pesawat 
celuler yang bentuknya 
cukup kecil yang dap at 
dibawa pergi sampai keluar 
kota. 



Home 



Tombol Home hyperlinknya ke Slide 1 (First Slide). 

6. Untuk mendapatkan gambar yang akan disisipkan dalam setiap slide, 
silakan kamu download dari Internet. 

7. Setelah selesai, periksa apakah semuanya telah benar, termasuk 
hyperlink dari setiap tombol aksi. Caranya, klik menu Slide Show, 
kemudian pilih View Show. Atau tekan tombol F5. 

8. Jika semuanya telah benar, tampilkan presentasi tersebut di depan 
teman-temanmu yang lain. 


152 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

















A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 

1. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses Internet disebut.... 

a. spyware 

b. cacher 

c. web site 

d. browser 

2. Berikut ini adalah kelemahan Mozilla Firefox, kecuali .... 

a. tidak terintegrasi dengan Microsoft Outlook ataupun Outlook 
Express 

b. menggunakan komponen ActiveX yang sering membahayakan 

c. memakan banyak memori komputer 

d. harus diinstall terlebih dahulu ke komputer 

3. Ikon 2 pada jendela Internet Explorer berfungsi untuk .... 

a. melakukan loading kembali dari awal 

b. menghentikan proses loading sebuah web site 

c. mengembalikan penjelajahan sebelum fungsi “Back” digunakan 

d. untuk kembali ke home page yang pertama (tampilan awal) 

4. Keunggulan Internet Explorer di antaranya adalah .... 

a. ukuran aplikasi yang relatif lebih kecil 

b. memiliki fitur organisasi bookmark yang mampu mengorganisasi 
beberapa tab sekaligus 

c. tidak memerlukan memori komputer yang terlalu besar 

d. fiturnya lebih banyak 

5. Komponen “Stop” pada jendela Internet Explorer berfungsi untuk.... 

a. menghentikan akses Internet 

b. menghentikan akses pada sebuah web site 

c. menghentikan proses loading sebuah web site 

d. menghentikan proses download sebuah web site 


Uji Kompetensi Semester 2 


153 














6. Ikon pada jendela Internet Explorer yang berfungsi untuk menampilkan 
jendela yang berisi daftar halaman yang telah diakses adalah .... 

a - © 

b - ■© 

C. J go 

d. • 

7. Fasilitas Internet yang fungsinya sama dengan pengiriman surat melalui 
Kantor Pos adalah .... 

a. e-mail 

b. chatting 

c. mailing list 

d. telnet 

8. Situs tertentu yang dirancang khusus untuk menemukan alamat web 
site atau artikel berdasarkan kata kunci yang diinginkan oleh pencari 
informasi disebut.... 

a. mailing list 

b. search engine 

c. file transfer protocol 

d. e-mail 

9. Fasilitas File Transfer Protocol berfungsi untuk .... 

a. berkomunikasi langsung secara tertulis dengan orang lain yang 
sama-sama sedang online di Internet 

b. mengakses sebuah komputer dalam jaringan Internet seperti 
layaknya bekerja pada komputer sendiri 

c. mengirimkan berkas (file) yang berisi tulisan, gambar, animasi, 
musik, atau game dalam Internet 

d. mengirim dan menerima pesan melalui Internet 

10. Berikut ini adalah program aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting, 
kecuali.... 

a. Microsoft Word 

b. mIRC 

c. Microsoft Comic 

d. Netmeeting 


154 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










11. Ikon pada jendela Internet Explorer yang digunakan untuk mencetak 
halaman web yang sedang diakses adalah .... 

a. 

b. 

c. 

d. 

12. Berikut ini adalah beberapa cara memperlancar browsing, kecuali.... 

a. tidak menampilkan animasi dan multimedia 

b. melakukannya pada jam kerja 

c. tambahkan cache browser 

d. menghentikan proses download 

13. Menu klik kanan yang berfungsi untuk membuka halaman yang ditunjuk 
oleh link pada jendela baru adalah .... 

a. Open 

b. Save Target As 

c. Copy Shortcut 

d. Open in New Windows 

14. Cara untuk menyimpan situs favorit adalah .... 

a. Favorites -»Add to Favorites 

b. Tools Add to Favorites 

c. File -> Save As 

d. Tools Favorites Add to Favorites 

15. Shortcut untuk membuka jendela Internet Explorer yang baru adalah .... 

a. Ctrl + N 

b. Ctrl + Alt + N 

c. Ctrl + Shift + N 

d. Alt + Shift + N 

16. Salah satu cara yang dapatdigunakan untuk menghematatau mengurangi 
penggunaan waktu online adalah .... 



Uji Kompetensi Semester 2 


155 











a. chatting 

b. browsing 

c. shut down 

d. offline browsing 


1 7. Perhatikan gambar berikut ini! 


itlimit Orttrvg. alihn.cr? 


"iAHoOf MA "- 

INDONESIA 


(Oil 


PtKMun Wab 


I 



Kontak Ai>.> v.nm biiiu? - Mail Poitstl - Oirti 



vp6a<|«i Draft 


Ratal 1 



M«luhk«n (<J>pil*hk»n 4*ng«n k«mt) 

Kpp.nl j: alfi_ramayanti®vahoo.co.id 

Sa 

Topik: Selamat Ulang Tahun 

(MII{Xfk ilfl f.tr Cj 


Teks Fo 


S' & b / U ^ ^ ft - 

B != <B 

• ♦-> • • 

vfl 

Assalamualaikum wt wb 



SELAMAT ULANG TAHUN YANG KE-15 YACM 

Samoga cita-citanya dapaft tercapa 



Taman mu. 

Akfwi 




A 

B 


D 


Kinrn 1 

\«n(>«n Draft 

Batal 1 




HA C i?U •» 2000 Vjhool s 

. c-u*.».«.»rt A*J Pt« LM 1 

iimgj hjh M $• un4jng.uA4jng HA CipLi 

/V.tbijjfcj* tP • k*l*nlu<in Lpyjnjrt • ftaMvan 


PEU&6 R iTAHUAN kjrni m«nggmpghih pnbjdi 4i lihit ** Untv* m«ng«1jhui Ubih j*uh ItMjnp kjm« m«n^gfi*jA iMotmjta And*. bitlUfk W •bi|*>«af. PnvMi 


Bagian yang menunjukkan judul e-mail yang dikirimkan adalah .... 

a. A c. C 

b. B d. D 


18. Langkah-langkah untuk menyimpan halaman web adalah .... 

a. Edit -» Save As 

b. File -> Save As 

c. Tools —> Save As 

d. Favorites -»Add to Favorites 

19. Jika kata kunci yang akan dimasukkan ke dalam mesin pencari Google 
terdiri dari dua kata atau lebih, maka harus menggunakan .... 

a. tanda “... “ 

b. tanda ‘... ‘ 

c. tanda (...) 

d. tanda {...} 


156 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 

























20. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan ketika menulis dan 
mengirim surat melalui e-mail, kecuali.... 

a. mengirimkan surat ke banyak orang dalam satu waktu 

b. menambahkan perangko surat 

c. melampirkan file tambahan 

d. menuliskan isi surat 


B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan singkat. 

1. Jelaskan pengertian browser, kemudian tuliskan jenis-jenis browser 
beserta kelebihan dan kekurangannya! 

2. Bagaimanakah cara mengakses halaman web? Jelaskan langkah- 
langkahnya secara singkat! 

3. Jelaskan fungsi komponen pada jendela Internet Explorer berikut ini: 



f. Address .&] http://www.yahoo.com 


4. Bagaimanakah cara memperlancar browsing pada Internet? 

5. Bagaimanakah cara menyimpan suatu halaman web agar dapat dibuka 
kembali dengan offline browsing ? 

6. Bagaimanakah cara membuat alamat e-mail pribadi? Jelaskan cara 
login ke alamat e-mail pribadi? 


Uji Kompetensi Semester 2 


157 














7. Bagaimanakah cara menulis dan mengirimkan surat melalui e-mail? 

8. Apa yang dimaksud dengan search engine ? Tuliskan jenis-jenis search 
engine dan alamat situsnya! 

9. Fasilitas apa saja yang terdapat di Internet? Berikan penjelasan singkat 
tentang fasilitas-fasilitas tersebut! 

10. Jelaskan perkembangan fasilitas chatting di Internet! 


158 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 












Bridge adalah alat yang berfungsi sebagai penghubung antarjaringan. 

Browser adalah proglam aplikasi yang dapat digunakan untuk menjelajah 
dunia Internet. 

Browsing adalah menelusuri informasi pada Internet menggunakan 
browser tertentu. 



Cache adalah tempat penyimpanan kode HTML dan grafik dari situs yang 
dikunjungi pada saat browsing dengan menggunakan Internet Explorer. 

Chatting adalah ngobrol di internet, baik melalui tulisan, suara, maupun 
video seperti berbicara bertatapan muka. 

Client adalah komputer pengakses Internet, biasanya dipakai oleh 
pengguna. 

Client-server adalah jaringan komputer dengan komputer yang 
didedikasikan khusus sebagai server. 



Dial up adalah cara mengakses Internet dengan menghubungkan 
komputer ke Internet melalui saluran telepon rumah. 

Download adalah pengambilan data atau informasi dari sebuah web site 
untuk ditampilkan atau disimpan di komputer pengguna. 



E-mail adalah surat elektronik yang dapat dikirim dan diterima melalui 
Internet. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


159 











F 


File Transfer Protocol (FTP) adalah fasilitas dalam Internet untuk 
mengirimkan berkas (file) yang berisi tulisan, gambar, animasi, musik, 
atau game kepada temanmu. 



Homepage adalah halaman muka sebuah web site, berisi link-link ke 
halaman yang lain dalam web site yang sama atau web site lainnya. 

Hot spot adalah sarana untuk mengakses Internet secara wireless. 

HTML ( Hypertext Mark up Language) adalah standar format untuk 
dokumen hypertext. 

HTTP ( Hypertext Mark up Language) adalah salah satu protokol bahasa 
yang digunakan untuk berkomunikasi antarserver komputer dalam 
Internet. 

Hub adalah alat yang berfungsi sebagai pusat suatu jaringan. 

Hyperlink adalah fasilitas untuk mereferensikan atau menghubungkan 
sebuah kata, kalimat, simbol, gambar dengan alamat-alamat di Internet. 

Hypertext adalah serangkaian kata pada dokumen HTML yang 
mempunyai hubungan (link) dengan dokumen HTML lain. 


I 


Internet adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan 
bekerja sebagai suatu sistem. 

Internet Explorer adalah browser bawaan dari sistem operasi Windows. 

Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang 
menggunakan perangkat lunak Internet dan protokol TCP/IP atau 
HTTP. 

IP adress adalah identitas komputer dalam jaringan yang terdiri dari 
empat bagian (mulai angka 1 sampai 255). 

ISP (Internet Service Provider) adalah perusahaan atau lembagapenyedia 
jasa layanan Internet, seperti Wasantara, Indosatnet, Telkomnet, dan 
sebagainya. 


160 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










J 


Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu ( personal 
computer) yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan protokol 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). 



Leased line adalah jalur (telepon) yang digantikan fungsinya menjadi 
jalur Internet. 

Local Area Network (LAN) adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah 
gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 



Mailing list adalah suatu forum atau kelompok diskusi di Internet yang 
dapat saling bertukar informasi antarsesama anggota. 

Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan dengan area lebih 
luas dari LAN, dapat terdiri dari dua atau lebih LAN yang dihubungkan 
bersama-sama dalam batas-batas tertentu, misalnya dalam suatu 
kawasan metropolitan atau satu kota. 

Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah 
data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, 
atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer 
mengirimkan data. 

Modem eksternal adalah modem yang ditempatkan di luar komputer dan 
dapat dipindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain. 

Modem internal adalah modem yang sudah terpasang di dalam komputer 
(terpasang langsung ke motherboard komputer). 

Mozilla Firefox adalah penjelajah web antarplatform gratis yang 
dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. 



Network adalah suatu sistem komunikasi data antarkomputer. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


161 










o 


Offline adalah kondisi pada saat komputer tidak terkoneksi dengan 
Internet. 

Offline browsing adalah sebuah cara untuk mengakses halaman web 
yang sudah disimpan pada memori komputer dengan tujuan untuk 
menghemat penggunaan waktu online. 

Online adalah kondisi pada saat komputer terhubung ke Internet. 


P 

Peerto peer adalah jaringan komputer dimana setiap hostdapat menjadi 
server dan juga menjadi client secara bersamaan. 

Point of Presence (POP) adalah tempat atau terminal yang digunakan 
untuk mengakses jaringan. 

Protokol adalah sejumlah aturan yang menentukan bagaimana dua atau 
lebih komputer saling berkomunikasi. 


R 

Repeater adalah alat ysng berfungsi sebagai penguat sinyal. 

Router adalah alat yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas dalam 
jaringan. 

s 

Search engine adalah aplikasi pencari data, informasi, alamat web site 
lain melalui input kata kunci dan fitur lainnya. 

Server adalah komputer penyedia data dan informasi yang akan diakses 
oleh client. 


T 


Teleconference adalah konferensi atau pertemuan jarak jauh melalui 
fasilitas yang ada di Internet. 

Telnet adalah fasilitas dalam Internet untuk mengakses sebuah komputer 
dalam jaringan Internet seperti layaknya bekerja pada komputer sendiri. 


162 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










u 


Upload adalah pengiriman data dan informasi dari komputer pengguna 
ke suatu web site. 

URL ( Universal Resource Locator) adalah sistem penamaan alamat 
situs web. 



WAP (Wireless Application Protocol) adalah protokol yang dapat 
mengakses data-data di Internet secara online dengan menggunakan 
built in browser bagi pengguna ponsel. 

Web adalah jaringan yang dapat menampilkan data-data dan informasi 
lain melalui Internet. 

Web page adalah bagian dari web site yang merupakan lembaran- 
lembaran halaman sebuah web site. 

Web site adalah sebuah alamat di www yang menyediakan informasi 
tertentu. 

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang mempunyai jangkauan 
area sangat luas, misalnya antarpulau, negara, benua, bahkan ke luar 
angkasa. 

World wide web adalah kumpulan penyedia web untuk dipakai secara 
massal di seluruh dunia. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


163 











Address 13, 78, 79, 80, 106 

Akses 1,4, 5, 8, 9, 17, 21,24, 25, 28, 29, 31,38, 40, 41, 54, 55, 85, 92 
Bandwidth 17,18,42 
Bookmark 76, 92, 93 
Bridge 36, 60 

Browser 10, 12, 14, 24, 77, 79, 90, 91,99, 101, 103, 104, 105, 106 

Browsing 19, 28, 46, 76, 105, 106, 108, 109, 123 

Cache 93,101,102,109,123,124 

Chatting 15, 16, 27, 28, 54, 88, 89, 90, 91,92, 94, 125 

Dial up 4, 18, 25, 37, 46, 52, 58, 60, 62, 63, 65 

Download manager 76 

Download 12, 20, 22, 23, 27, 94, 152 

E-mail 7, 8, 12, 15, 17, 19, 28, 34, 35, 46, 86, 87, 91,95, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 123, 124 

FTP 7, 84, 89 

Gateway 36, 60 

HTML 10,14,24,83,101 

Hyperlink 14, 24, 143, 144, 147, 151, 152 

Interconnection Network 4, 24, 36 

Internet 17,18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,44, 51, 
53, 59, 60, 73, 75, 76, 78, 80, 84, 99, 101, 104, 108, 110, 111, 113, 114, 123, 
124, 152 

Intranet 1, 3, 4, 7, 8, 9, 24, 26, 28, 61 

Jaringan komputer 4, 5, 7, 8, 20, 24, 26, 29, 31,33, 35, 36, 5461, 65 

Leased line 38, 39, 60, 63 

Local Area Network 4, 20, 33, 54, 59, 60 

Login 118, 120, 124, 127 


164 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











Mailing list 87, 92, 94 
Metropolitan Area Network 34, 60 
Mozilla Firefox 12,75,76,77,91,93 
Offline browsing 108, 110, 123, 124, 125, 127 
Online 4, 9, 16, 28, 88, 94, 108, 124, 125 
Protokol 4, 7, 9, 10, 13, 14, 24, 26, 29, 33, 60 
Repeater 36, 43, 60 
Router 36, 39, 40, 60, 62 

Search engine 14, 24, 27, 73, 81,85, 91,92, 94, 111, 113, 123, 124, 127, 

Sign out 117,123 

Teleconference 15, 16, 89, 92 

Telnet 89, 92, 94 

VS AT 40,41,43,63 

Website 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 80, 81, 92, 94 

Web 5, 6, 7, 8, 10, 12, 46, 76, 78, 80, 91, 99, 109, 110, 123, 124, 126, 127 
Wide Area Network 35, 54, 59, 60 
Wireless 19,39,40,59,60 
World wide web 5, 6, 9 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


165 











Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan 
Komunikasi untuk SMP/MTs. Jakarta: BSNP 

DigiBook. 2008. Panduan Menggunakan Komputer Internet untuk SMP/MTs. 
Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Henripandia. 2006. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMPKelas IX. 
Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Herman, Dede, dkk. 2006. Belajar Efektif Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Jakarta: Intimedia. 

LPKBM Madcom. 2005. Mahir dalam 7 Hari: Microsoft PowerPoint 2003. 
Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Ramelan, Winidiaprana, dkk. 2000. Pengantar Internet. Depok: Laboratorium 
Komputer Universitas Gunadarma. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 

Yuhefizar. 2008. 10 Jam Mengenal Internet, Teknologi, dan Aplikasinya. 
Jakarta: Elex Media Komputindo. 


166 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 













Bab 1 



1. b 

6. 

d 

2. d 

7. 

b 

3. 3 

8. 

a 

4. c 

9. 

c 

5. b 

10. 

d 


Bab 2 



1. c 

6. 

d 

2. c 

7. 

a 

3. d 

8. 

b 

4. b 

9. 

a 

5. a 

10. 

c 


Uji Kompetensi Semester 1 

1. b 

11. a 

2. d 

12. a 

3. c 

13. c 

4. a 

14. d 

5. b 

15. a 

6. a 

16. b 

7. d 

17. a 

8. b 

18. d 

9. c 

19. a 

10. b 

20. c 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


167 












Bab 3 


1 . 

b 

6. 

d 

2. 

a 

7. 

c 

3. 

d 

8. 

c 

4. 

c 

9. 

a 

5. 

a 

10. 

d 


Bab 4 



1. c 

6. 

b 

2. b 

7. 

d 

3. d 

8. 

a 

4. a 

9. 

a 

5. c 

10. 

b 


Bab 5 



1. C 

6. 

c 

2. d 

7. 

a 

3. b 

8. 

d 

4. a 

9. 

b 

5. c 

10. 

c 


Uji Kompetensi Semester 2 

1. d 

11. c 

2. b 

12. d 

3. a 

13. b 

4. c 

14. a 

5. c 

15. a 

6. b 

16. d 

7. a 

17. b 

8. b 

18. b 

9. c 

19. a 

10. a 

20. b 

168 



Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


169 










Lampiran 1 


Google Chrome 

Pada September 2008, Google melancarkan sebuah serangan langsung 
ke lingkup web browser dengan meluncurkan Google Chrome, sebuah 
web browser baru yang diklaim memiliki terobosan baru dalam kecepatan, 
kemudahan penggunaan, serta integrasi yang baik dengan aplikasi berbasis 
web. 



Logo web browser Google Chrome 
Sumber: www.blogoflux.com 


Google Chrome merupakan browser 
yang dibuat dengan desain praktis agar 
kita dapat mengakses Web dengan lebih 
cepat, mudah, dan aman. Browser ini bisa 
jadi bakal menenggelamkan browser yang 
telah ada selama ini. Pasalnya, Google 
Chrome memiliki kemampuan dan fitur-fitur 
yang lebih canggih dibandingkan browser 
lainnya. Yang paling menarik dari browser 
ini adalah mode penyamaran. Maksudnya, 
halaman web yang telah dibuka dan 
diunduh ( download) tidak dapat dilacak 
kembali atau disimpan riwayat alamatnya, 
karena langsung terhapus setelah jendela 
penyamaran ditutup. 


Browser Google Chrome ini didisain dengan memperhatikan sistem 
keamanan, kecepatan, dan stabilitas. Tampilannya seakan-akan merupakan 
gabungan dari sekian banyak browser yang sudah ada. Beberapa tombol 
navigasi dibuat mirip dengan Safari, sedangkan lokasi pengaturan lebih mirip 
dengan Internet Explorer 7, dan tombol untuk memperkecil atau memperbesar 
tampilan hampir mirip dengan Vista. 

Sehari sebelum peluncuran pada 2 September 2008, Google 
mengeluarkan sebuah komik online yang menjelaskan latar belakang 
dibuatnya Chrome ini. Lewat komik tersebut, user akan mendapatkan 
penjelasan lengkap mengenai web browser. 

Aplikasi ini menelurkan terobosan baru dalam segi pengelolaan memori 
pada suatu browser. Setiap tab di browserakan memiliki mapping sendiri dalam 
memori. Oleh karena itu, setiap tab akan memiliki proses tersendiri dalam 
sistem operasi. Jika ada satu tab yang mengalami error, maka hal tersebut 
tidak akan mempengaruhi tab lain dan browser secara keseluruhan. 

Google juga telah menemukan algoritma efisien untuk melakukan 
rendering terhadap Javascript. Dari hasil benchmark awal yang dilakukan 


170 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











CNet, Chrome unggul mutlak dalam hal kecepatan melakukan render 
Javascript. Pada era web 2.0 yang bertumpu pada teknologi Javascript 
seperti AJAX, Chrome dapat menjadi aplikasi pilihan para pengguna browser 
untuk mendapatkan kenyamanan dalam merambah internet. 

Chrome juga mengintegrasikan Google Gears di dalam inti browser 
tersebut. Gears merupakan tools dari Google yang memungkin aplikasi 
web-base Google seperti Docs, Readers, ataupun Gmail dijalankan secara 
offline. 

Lewat fitur Gears dan kecepatan dalam rendering Javascript, Google 
Chromedikonsepkansebagaidasaruntukmemperkuatlini aplikasi web Google 
seperti Docs, Spreadsheet, Calendar, dan sebagainya. Google memang 
mempromosikan trend penggunaan aplikasi berbasis web menggantikan 
aplikasi desktop konvensional sebagai solusi aktivitas berkomputasi masa 
depan. 

Google menohok langsung ke jantung pasaran web browser yang masih 
didominasi oleh Internet Explorer (sekitar 75%). Langkah peluncuran ini 
dianggap sebagai langkah antisipatif Google dalam menghadapi datangnya 
Internet Explorer versi 8. Bukan rahasia lagi bila penguasaan pasar browser 
oleh Internet Explorer tersebut berdampak serius pada bisnis layanan 
pencarian Google. 

Google Chrome diluncurkan dalam versi beta dan baru tersedia untuk 
platform Windows (Vista/XP). Untuk platform lain, seperti Mac ataupun Linux 
akan menyusul di kemudian hari. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


171 










Safari Web Browser 4 Beta 

Safari adalah sebuah penjelajah web buatan Apple Inc. yang awalnya 
ditujukan khusus bagi sistem operasi Mac OS. Safari dipasang bersama Mac 
OS X dan merupakan penjelajah web bawaan ( default ) di sistem operasi 
tersebut sejak Mac OS X v10.3. Sebelumnya, dari 1997 hingga 2003 Mac 
OS X menggunakan Internet Explorer for Mac sebagai penjelajah web 
bawaan. Pada 11 Juni 2007, versi pertama yang untuk Windows dari Safari 
diperkenalkan pada Konfrensi Apple di San Francisco. 

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh 
Safari adalah: 

1) Pembaca RSS 

2) Tabbed browsing 

Sebagai penjelajah dunia maya, 
kecepatan akses adalah suatu hal 
yang sangat penting. Kecepatan 
itu tidak hanya dipengaruhi oleh 
koneksi Internet saja, melainkan 
browser yang kita pakai. Pernahkah 
mencoba membandingkan antara 
Internet Explorer, Opera, Firefox, 
Safari, maupun browser yang lain? 
Mungkin bagi seseorang yang fanatik 
dan enggan berpindah persepsi akan 
selalu memakai apa yang diyakininya 
seperti halnya memakai browser 

Internet Explorer saja. Namun, sebaiknya kita semua (khususnya masyarakat 
Indonesia) belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik, semakin bijak dan 
pintar dalam menentukan pilihan, seperti halnya dalam memilih web browser 
yang baik. 

Apple inc telah merilis web browser terbaru, yaitu Safari 4 yang 
menyertakan berbagai fitur baru dan bug fixes, termasuk di antaranya fitur 
Cover Flow, full history search, engine JavaScript yang lebih cepat ( dubbed 
Nitro), dan berbagai fitur lainnya. 



Logo Safari web browser 
Sumber: www.elementfusion.com 


172 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 










Tampilan dari Safari adalah sebagai berikut: 



Ufigi Vaps Mjc mow t 


iGoogto J SjSELLD 


Google 


^Googfr U vib s ' fm r^op Ux\r) 


'< i^a-rfcfrt Eaii 


Atfvrtitrw? Freaks - Bus■f'n? .Sotulors -About Goode 


ej»f Cwf< 


Tampilan Safari web browser 
Sumber: www.google.com 


Diluar perbaikan penampilan dan style Safari yang semakin sedap 
dipandang, Safari juga menyertakan Nitro Engine, yang diklaim akan membuat 
Safari jauh lebih cepat dan responsif dibandingkan dengan Google Chrome, 
Firefox 3.0, maupun Internet Explorer. Safari 4 ini bahkan diklaim lebih cepat 
3X dibandingkan dengan Firefox dan lebih cepat 30X dibandingkan dengan 
Internet Explorer 7. 

Beberapa fitur baru Safari lainnya lebih merupakan tambahan efek untuk 
keindahan dan kemudahan pemakaian. Sebagai contoh, feature Top Sites 
mirip dengan model homepage di Google Chrome yang menampilkan link ke 
berbagai website favorit dalam 1 kali klik 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


173 








































Lampiran 3 


Web Browser di Linux 

Web browser adalah software yang digunakan untuk menjelajah dunia 
web di dunia maya atau Internet. Di Windows, kita mengetahui ada empat 
web browser yang saling bersaing merebut pasar, yaitu Windows Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan Safari. Sedangkan di Linux, ada banyak 
sekali pilihan web browser yang bisa anda gunakan. Web browser tersebut 
ada yang berbasis GUI, bahkan ada juga yang bisa dijalankan di console. 
Jadi, kita bisa bersurfing ria walaupun dalam keadaan GUI dimatikan. Berikut 
adalah penjelasan dari beberapa web browser yang ada di dunia Linux. 

1. Mozilla Firefox 

Tentu kita semua sudah tahu tentang Mozilla Firefox (www.mozilla. 
com). Firefox saat ini menjadi web browser open source yang sukses dan 
menjadi web browser kedua yang paling banyak digunakan. Web browser ini 
dikembangkan berbasis Web browser Mozilla yang saat ini sudah pensiun. 
Tidak hanya untuk Windows, Firefox juga tersedia untuk pengguna Linux 
maupun pengguna Mac OS. Di Linux, Firefox telah menjadi default web 
browser pada beberapa distribusi Linux populer seperti Ubuntu. Di Debian, 
Firefox dinamakan dengan Iceweasel karena nama Firefox beserta logonya 
tidak sesuai dengan kaidah software bebas dari Debian (DFSG). 

2. Opera 

Dahulu, Opera tersedia jika anda bersedia membayarnya. Namun saat 
ini, semenjak versi 8, Opera sudah bisa diunduh ( download ) secara gratis 
dari websitenya. Namun sayangnya, browser dari Norwegia ini masih belum 
tersedia secara Open Source, browser ini dikenal sangat lengkap, ringan dan 
cepat dalam membuka suatu website. Kita bisa mengunduhnya dari website 
resmi Opera di www.opera.com dan menemukan paket software dari Opera 
untuk berbagai macam distro. 

3. Konqueror 

Konqueror ( www.konaueror.ora f adalah browser serbaguna dan 
ringan dari desktop KDE. Tidak hanya berfungsi untuk browser, Konqueror 
juga bisa digunakan sebagai file manager, ftp client, ssh client, samba 
client, nfs client dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Pada awalnya, 
browser ini merangkap menjadi file manager default 6\ desktop KDE. Namun, 
semenjak pada versi KDE 4.0, Dolphin menggantikan fungsi file manager 
dari Konqueror. Walaupun begitu, kita masih bisa menggunakan Konqueror 
sebagai file manager. Sayangnya, browser ini masih kurang kompatibel 


174 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 















penuh dengan beberapa aplikasi web berbasis AJAX atau Web 2.0, seperti 
Gmail atau Blogger. 

4. Epiphany 

Epiphany (www.anome.ora t merupakan browser ringan berbasis 
Mozilla Gecko yang diciptakan khusus untuk desktop GNOME. Browser 
ini fiturnya bisa dikatakan setara dengan Mozilla Firefox. Untuk menambah 
kemampuannya, kita bisa menambahkan extension yang fungsinya sebagai 
add-ons untuk browser ini. 

5. Seamonkey 

Seamonkey (www.mozilla.ora/proiects/seamonkev t merupakan 
cikal bakal dari Mozilla Firefox, yang mana dulunya bernama Mozilla Suite. 
Ternyata, browser ini sekarang dikembangkan lagi secara komunitas dan 
diberi nama baru yang bernama Seamonkey. Bagi para pecinta Netscape 
atau Mozilla Suite, tidak akan asing dengan browser ini. Kesan dari Mozilla 
Suite masih kental sekali dengan browser ini. Selain browser, aplikasi ini 
juga menyediakan fitur Mail Client, IRC Client, Web Composer, serta AIM 
Client. Sehingga, browser ini sangat lengkap untuk kebutuhan bersurfing 
ria. Di distro Debian GNU/Linux yang menjunjung tinggi DFSG, Seamonkey 
direbrand dengan nama Iceape. 

6. Dillo 

Dillo (www.dillo.ora t merupakan web browser untuk X yang sangat 
ringan, stabil, dan cepat. Tidak heran jika web browser ini dijadikan 
sebagi browser default di beberapa distro mini, seperti DSL, Puppy, dan 
SystemRescueCD. 

7. Lynx 

Lynx (http://lvnx.isc.ora t merupakan web browser pertama yang 
berbasis TUI ( Text User Interfaces) atau Console. Browser ini berjalan di 
mode teks dan sangat sederhana sekali. Objek seperti gambar dan video 
tidak dapat ditampilkan oleh browser ini. Namun sayangnya, browser ini 
terlalu banyak nanya. Kita akan dikonfirmasi setiap kali browser yang kita 
gunakan diminta untuk menyimpan cookies. 

8. Links 

Links (http://artax.karlin.mff.cuni.cz/mikulaz/links t merupakan web 
browser berbasis teks yang sangat lengkap dan hadir dengan menu yang 
terstruktur, layaknya browser masa kini. Browser ini mendukung halaman 
HTML yang sangat kompleks dan dapat mengunduh file di balik layar. 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 


175 















9. Elinks 


Elinks (www.elinks.cz ) merupakan versi enhanced/extended dari 
browser Links. Browser ini memiliki beberapa kelebihan daripada browser 
Links, yaitu dukungan CSS, Javascript, dan FTP. Web browser ini sangat 
baik menampilkan halaman web, layaknya pada saat ditampilkan di web 
browser biasa. 


176 


Satelit TIK untuk SMP/MTs Kelas 9 











Diunduh dan BSE.Mahoni.oom 


Siapakah 

penemu tanda @ pada email? 

Apakah kamu mempunyai email? Tentunya ketika kamu 
memberikan alamat email kepada teman, kamu menuliskan tanda 
bukan? Tapi, tahukah kamu siapa penemu tanda @ tersebut? 

Penemu tanda @ pada email adaiah Ray Tomiison. la seorang 
insinyur. la bekerja pada sebuah organisasi bernama BBN. Di 
perusahaan itulah, pada tahun 1972, Ray berhasil menjadi orang 
pertama yang sukses mengirimkan email pertama antara dua mesin. 
Tentu, pada masa itu, Ray belum berpikir bahwa email yang 
diciptakannya akan menjadi salah satu penemuan penting di dunia.la 
hanya berpikir bahwa memilih lambang @ sangat membantunya 
sebab mirip huruf a untuk address atau alamat lembaga. 

Sampai saat ini, lambang @ menjadi lambang yang sangat penting 
dalam dunia internet yang telah mengubah peta teknologi dunia 
secara umum. 


ISBN 978-979-095-173-0 (no. jilid lengkap) 
ISBN 978-979-095-209-6 (jil. 3f) 


Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat 
kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009. 


Harga Eceran Tertinggi (HET) *Rp 14.961,00 







